TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 9 

TERBIT PADA HARI SENIN 

23 SEPTEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



Tanimbar 


Kebanggaa 


(ernm iml kh h 21 

n Anak Negeri 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



igsa 


SAUMLAKI - Gereja Protestan Ma¬ 
luku (GPM) Klasis Tanimbar Selatan 
(Tansel) melakukan berbagai kegia¬ 
tan menyambut Hari Ulang Tahun 
(HUT) Pelayanan Laki-Laki GPM 
yang ke-3 3 dengan tema ‘Jadilah La¬ 
ki-Laki yang Bermakna Bagi Gereja 
dan Bangsa pada Selasa (24/9). 

Dalam pembukaan kegiatan terse¬ 


but, Ketua GPM Klasis Tansel, Pdt. 
Lenny Bakarbessy Rangkoratat, 
S.Th mengatakan di HUT ke-33 Pe¬ 
layanan Laki-Laki GPM, kamu ba¬ 
pak di Tanimbar diharapkan dapat 
menjadi panutan dan bermakna 
bagi gereja dan bangsa melalui tang- 
gungjawab dalam pelayanan, kesak¬ 
sian di tengah-tengah masyarakat. 


“Fungsi dan peran kehadiran la¬ 
ki-laki di tengah-tengah gereja dan 
bangsa harus berkontribusi dalam 
pelayanan, kesaksian dan masyarakat 
sesuai dengan profesi masing-mas¬ 
ing di kehidupan bersama untuk 
kemasyarakatan dan kemanusiaan,” 
kata dia di Halaman Gedung Balai 
Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera 


Saumlaki pada Sabtu (21/9). 

Kemudian, Pendeta Lenny me¬ 
ngungkapkan rasa syukurnya atas 
penyertaan Tuhan yang sudah 
menyertai pelayanan Laki-Laki GPM 
di Tanimbar dalam tugas dan ke¬ 
saksian selama 33 tahun. Ia pun me¬ 
minta para kaum bapak agar terus... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Kodim Siap Gelar TMMD di Bomald dan Lermatan 



SAUMLAKI - Komandan Distrik 
Militer (Dandim) 1507/Saumlaki di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rah¬ 
mat Saerodin merangkul para jurnalis 
Tanimbar untuk mendukung pelak¬ 
sanaan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) yang ke-106 Tahun 2019. 

Dandim mengatakan pihaknya san¬ 
gat mengharapkan kerjasama yang 
baik dengan para media Cetak, Elek¬ 
tronik dan Online di Bumi Duan Lolat 
guna menyebarluaskan informasi... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Pesawat di Twin Otter Hilang di Puncak 


TIMIKA - Tim SAR gabungan TNI 
Polri di Timika, Kabupaten Mimika, 
Provinsi Papua pada Sabtu (21/9) yang 
melakukan dua kali misi pencarian 
pesawat twin otter PK-CDC milik PT 
Carpendiem yang hilang kontak da¬ 
lam penerbangan dari Timika menuju 
Ilaga, Kabupaten Puncak sejak Rabu 
(18/9) lalu dalam misi pengangku¬ 
tan logistik berupa beras. Pencarian 
dengan menggunakan maskapai 
pesawat Susi Air PK VVZ namun ti¬ 


dak membuahkan hasil dikarenakan 
kondisi cuaca yang buruk. 

Kepala Kantor Pencarian dan Per¬ 
tolongan Timika Monce Brury men¬ 
gatakan, proses pencarian pesawat 
Twin Otter hari keempat yang hilang 
kontak setelah melaksanakan misi 
pengangkutan logistik berupa beras 
seberat 1,7 ton ke Ilaga terkendala 
cuaca, yang mana kondisi cuaca di 
Mimika hujan lebat dan berawan... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 




Saka Bahari Saumlaki di Nias 

BACA DI HAL.03 


Promosi Tanimbar di Beijing 

BACA DI HAL.02 


Sekolah Lapang Geofisika di Saumlaki 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku menggelar 
kegiatan Sekolah Lapang Geofisi¬ 
ka (SLG) Tahun 2019 pada Senin 
(16/9) dan Selasa (17/9). 

Dalam sambutan Kepala Pusat 
Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 
Rahmat Triyono yang diwakili oleh 
Kepala Bidang Mitigasi Gempa 
Bumi dan Tsunami, Dr. Daryono, 
S.Si., M.Si mengatakan berdasarkan 
indeks resiko bencana yang dikelu¬ 
arkan oleh Badan Nasional Penang¬ 
gulangan Bencana (BNPB) Tahun 
2013, Kepulauan Tanimbar memi¬ 
liki indeks resiko bencana gempa 
bumi dan tsunami yang tinggi. 

Dimana dari data sejarah kegem- 
paan BMKG menunjukkan bah¬ 
wa wilayah sekitar laut banda, 
khususnya Tanimbar pernah 
mengalami beberapa kali peris¬ 
tiwa gempa, diantaranya peristi¬ 
wa gempa bumi pada tahun 1920 



Pelantikan Anggota DPRD Maluku 



Saumlaki dan beberapa gempa besar 
yang berdampak hingga IV-V MMI 
yaitu pada tahun 2006 dan 2009... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Saat ini semua orang di Tanimbar 
seperti mau tutup mata dengan 
kondisi sekarang. Barang, banyak 
hal yang seharusnya diterima sama 
orang yang seharusnya dapat tapi 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Misteri Ikan Mati di Ambon 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.05 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































02 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 



Dubes Tampilkan Budaya Tanimbar di Beijing 


BEIJING - Duta Besar (Dubes) 
Republik Indonesia (RI) untuk 
China dan Mongolia, Dr s Djauhari 
Oratmangun menampilkan budaya 
dari Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku pada Acara 
penutupan Forum Bisnis dan In¬ 
vestasi China dan Indonesia da¬ 
lam acara resepsi Diplomatik Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Republik Indonesia (RI) ke-74 di 
Beijing pada Rabu (18/9). 

Menurut salah satu influencer asal 
Tanimbar, Mario Zacharias bahwa 


pada acara puncak tersebut tim dari 
Tanimbar yang terdiri dari enam 
penari Ngrimase Jakarta dan lima 
influencer serta team startup promo¬ 
si budaya dan Sumber Daya Alam 
(SDA) Tanimbar, yaitu dirinya ber¬ 
sama Billiand Wekan, Jamsan Kaban, 
Gitari Oratmangun dan Alex Lahallo 
menjadi sorotan utama. 

“Kesannya luar biasa sekali sam¬ 
pai Tanimbar bisa diperhatikan 
dan diberikan kesempatan tampil 
di kancah internasional. Apalagi 
pariwisata Tanimbar akan mulai 


diekspos lebih luas lagi untuk me- 
mungkingkan investasi yang lebih 
besar di Tanimbar,” ungkap dia 

Sementara itu, melalui rilis 
Kedutaan Besar RI di Beijing bah¬ 
wa Tim penari Ngrimase tampil 
memukau dalam membuka acara 
dengan mengiringi para tamu ke¬ 
hormatan di acara yang menjadi 
sarana untuk mempromosi won- 
derful Indonesia, mempertunjuk¬ 
kan kekayaan budaya dan keleza¬ 
tan kuliner dari Indonesia itu. 

Alunan musik tradisional dari 


Kepulauan Tanimbar terdengar 
memenuhi seluruh area foyer Im¬ 
perium Ballroom Hotel Four Sea- 
son Beijing yang dihiasi kain-kain 
nusantara dan lukisan karya Ny. Sih 
Elsiwi Handayani Oratmangun ser¬ 
ta booth display produk Indonesia 
menyambut para tamu undangan. 

Dalam sambutannya Dubes 
Djauhari Oratmangun men¬ 
gatakan Tiongkok merupakan 
salah satu mitra kerjasama perd¬ 
agangan, investasi dan pariwisata 
penting bagi Indonesia. 

Kemudian Direktur General Asia 
Pasifik dan Afrika, Kementerian 
Luar Negeri (Kemenlu), Duta Be¬ 
sar Desra Percaya menambahkan 
bahwa Indonesia juga akan terus 
melanjutkan upaya untuk mensin- 
ergikan visi poros maritim dunia 
RI dan Belt and Road Intiatiative 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Acara itu dihadiri oleh para tamu 
kehormatan, wakil menteri luar 
negeri RRT Luo Zhaohui, Dirjen 
Asia Paifik dan Afrika Kemenlu RI, 
Dubes Desra Percaya, Kepala Kan¬ 
tor Kerjasama Militer Internasion¬ 
al, Kementerian Pertahanan RRT 
Mayor Jenderal Xu Hongding dan 
perwakilan dari Kementerian Pari¬ 
wisata. Serta 600 undangan lainnya 
yang terdiri dari para duta tinggi 
pemerintahan RRT, pengusaha, 
pemuka masyarakat, akademisi, ka¬ 
langan media, Diaspora Indonesia, 
para mahasiswa Indonesia. (L02) 


Gempa Bumi 6,4 Guncang Tanimbar 


SAUMLAKI - Gempa bumi tekton¬ 
ik dengan magnitudo atau kekuatan 
sebesar 6,4 skala richter (SR) guncang 
Kepulauan Tanimbar pada Minggu 
(22/9) pada pukul 04.53 WIT. 

Menurut Kepala Pusat Gempabumi 
dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono 
gempa yang dimutahirkan menjadi 6,0 
SR ini terletak pada koordinat 6,57 LS 
dan 130,52 BT, atau tepatnya berlokasi 
di laut pada jarak 177 km arah barat 
laut Kota Saumlaki, Kabupaten Tanim¬ 
bar pada kedalaman 97 km. 

“Dengan memperhatikan lokasi 
episenter dan kedalaman hiposen- 
ternya, gempabumi yang terjadi mer¬ 
upakan jenis gempabumi menengah 
akibat aktivitas subduksi laut Banda. 
Hasil analisis mekanisme sumber 
menunjukkan bahwa gempabumi 
memiliki mekanisme pergerakan 
naik (thrust fault),” jelas dia. 

Dikatakan, dampak dari gempabumi 

Kasat Binmas J i 


yang dilanjut dengan 1 gempa susulan 
ini dirasakan oleh warga di Saumlaki 
dengan tingkat I-II MMI atau Ge¬ 
taran dirasakan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang digantung 
bergoyang. Namun belum ada laporan 
dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat gempabumi tersebut. 

“Hasil pemodelan menunjukkan 
bahwa gempabumi ini tidak berpo¬ 
tensi tsunami. Kepada masyarakat 
dihimbau agar tetap tenang dan 
tidak terpengaruh oleh isu yang ti¬ 
dak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Agar menghindari 
dari bangunan yang retak atau rusak 
diakibatkan oleh gempa. Periksa dan 
pastikan bangunan tempat tinggal 
anda cukup tahan gempa, ataupun 
tidak ada kerusakan akibat getaran 
gempa yg membahayakan kestabi¬ 
lan bangunan sebelum anda kem¬ 
bali kedalam rumah,” ujar dia (L01) 

ii Polisi Teladan 


SAUMLAKI - Kepala Satu- 
an (Kasat) Binmas Polres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) Kompol Si- 
mon. A. Mansilety mendapat Peng¬ 
hargaan sebagai Polisi Teladan. 

Penghargaan ini diberikan langsung 
oleh Waka Polres MTB Kompol 
Lodevicus Tethool di Ruangan rapat 
Polres MTB pada Rabu (18/9). 

Wakapolres mengatakan, pemberian 
penghargaan ini sebagai bentuk presta¬ 
si dalam pelaksanaan tugas-tugas ke¬ 
polisian, khususnya bidang operasion¬ 
al, bidang pembinaan dan asessor. Dia 
menjelasKan pemberian penghargaan 
sama dengan tujuan kebijakan dan 
strategi Pori yang berorientasi pada 


peningkatan kinerja, perubahan kultur 
dan manajemen media. 

“Pada personel yang diberi peng¬ 
hargaan harus mampu menjaga dan 
mengembangkan penghargaan yang 
sudah diterima, dan harus ikut berperan 
aktif dalam mengimplementasikan kebi¬ 
jakan dan strategi Polri dalam pelaksa¬ 
naan tugas sehari-hari,” ungkapnya. 

Kasar Binmas sendiri menyatakan 
dirinya mendapatkan penghargaan ini 
karena didukung oleh semua anggota 
dan rekan-rekannya. ”Saya berterima 
kasih kepada seluruh personil Polres 
Maluku Tenggara Barat, tanpa rekan 
- rekan tidak mungkin saya dapat ber¬ 
hasil seperti saat ini,” ucap dia. (Mil) 


Satpol PP Sweeping ASN dan Pelajar 


SAUMLAKI - Sebanyak 63 orang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 
orang pelajar di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Maluku 
terjaring dalam kegiatan Sweeping 
ASN dan Pelajar Penegakan Pera¬ 
turan Daerah (Perda) yang dilaku¬ 
kan oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Tanimbar di Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tansel) 
pada Kamis (12/9). 

Kepala Satpol PP Tanimbar, Cor- 
nelis Belay, S.Sos, M.Si mengatakan 
selain 63 ASN dan 4 pelajar yang 
terjaring kegiatan tersebut karena 
kedapatan berada di luar kantor saat 
jam kerja dan diluar sekolah saat 
jam pelajaran, pihaknya juga men¬ 
gamankan satu unit sepeda motor 
milik Dinas Kesehatan (Dinkes) 
merk Honda Revo dengan Nopol 
B 3253 SQE yang telah dikendarai 
oleh seseorang yang bukan ASN. 

“Diamankan satu unit sepeda 
motor milik Dinkes yang dikenda¬ 
rai oleh seseorang yang bukan ASN 
dengan alasan disuruh oleh peme¬ 
gang kendaraan tersebut,” kata dia. 

Ia mengungkapkan bahwa kegia¬ 
tan itu selalu dilakukan secara ru¬ 
tin oleh pihaknya tetapi masih saja 
ada oknum ASN dan pelajar yang 
berada di luar kantor dan sekolah 
tanpa dibelaki surat tugas atau su¬ 
rat ijin dari pimpinan Satuan Ker¬ 
ja Perangkat Daerah (SKPD) serta 
Kepala Sekolah (Kepsek). 

“Kegiatan dimulai pada pukul 
09.30 WIT hingga pukul 11.30. 
WIT dalam keadaan aman, tertib 
dan lancar,” tutupnya. 

Dalam kegiatan Sweeping ber¬ 


dasarkan Undang-Undang (UU) 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe¬ 
merintahan Daerah (Pemda), Pera¬ 
turan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja, Peraturan Menteri Dalam Neg¬ 
eri Nomor 26 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Prosedur Tetap Operasioal 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Per¬ 
da Nomor 26 Tahun 2013 tentang 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat tersebut tindakan yang 
dilakukan oleh Satpol PP Tanimbar 
adalah melakukan pendataan kepa¬ 
da Seluruh ASN yang terjaring pen¬ 
ertiban dan kepada seluruh pelajar 
langsung dibawa ke Kantor Satpol PP 
untuk diberikan pembinaan dan pem¬ 
buatan surat pernyataan. Selanjutnya 
menghubungi pihak sekolah agar 
menj emput p ar ap elaj ar tersebut. (L02) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821 -1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 

0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















TANIMBAR RAYA 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Saka Bahari Saumlaki Ikuti Penutupan Sail Nias 2019 


TELUK DALAM - - Kontingen 
Saka Bahari dari Pangkalan Angka¬ 
tan Laut (Lanal) Saumlaki mengi¬ 
kuti Upacara Penutupan Pelayaran 
Lingkar Nusantara 9- Sail Nias 2019 
di Geladak Gelly KRI Tanjung Kam- 
bani-971 di Kabupaten Nias Selatan, 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
pada Sabtu (21/09) pukul 10.05 
WIB. 

Menurut rilis dari Pasintel La¬ 
nal Saumlaki, Kapten Laut (P) Agus 
Hariyanto, dalam upacara tersebut 
bertindak sebagai Inspektur Up¬ 
acara adalah Dansatgas Pelantara-9 
Kolonel Marinir I Dewa Gede 
Irawan dan Komandan Upacara 
Kapten Laut (KH) Sunarso dengan 
peserta upacara diantaranya Ko¬ 
mandan KRI Tanjung Kambani-971, 
Asdep Kemhan Bela Negara. 

Selain Dansatgas Pelantara, up¬ 
acara itu dihadiri oleh 26 orang Pem¬ 
bina Pendamping (Bindamping), 26 


orang Pimpinan Kontingen Daerah 
(Pinkon), 496 orang Peserta Saka 
Bahari Pelantara IX Sail Nias Tahun 
2019 yang terdiri dari Saka Bahari, 
Kapal Pemuda Nusantara (KPN), 
Pemuda Pemudi Maritim Indonesia 
(PPMI) dan Bela Negara serta 50 
orang Panitia Satgas Sail Nias 2019. 

Acara sendiri diawali dengan 
menyanyikan lagu kebangsaan In¬ 
donesia Raya dan dilanjutkan den¬ 
gan Laporan Pelaksanaan Sail Nias 
serta penanggalan tanda peserta. 
Selanjutnya upacara pada diakhiri 
pada pukul 10.27 WIB dengan irin¬ 
gan lagu Bagimu Negeri. 

Para peserta Kontingen Saka 
Bahari Lanal Saumlaki, terdiri dari 
Serma Pom Deni irawan Susanto 
selaku pembina pendamping, Ayu 
Pascalinda Kundre, Charlene Sarah 
A. Nara, Petrus K.Samuel.J Mang¬ 
gala, h. Jafar dan Rahmad dari Seko¬ 


lah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 

Kapolres Beri Kuliah Tamu di STIKPS 

LAURAN - Kapolres Maluku peran masyarakat dalam membantu 
Tenggara Barat AKBP Andre Suken- tugas Polri mewujudkan Rasa Aman; 
dar memberikan kuliah tamu bagi Undang - Undang RI nomor 19 tahun 


Mahasiswa Sekolah Tinggi Imlu 
Keguruan dan Pendidikan Saumlaki 
(STIKPS) pada Selasa (17/9). 

Kapolres tiba di Kampus Lele- 
muku Lauran dan disambut hangat 
oleh Ketua YPT-RLS, Ketua Stiesa, 
Ketua Stias dan Ketua STKIPS. 

Dalam materinya, kapolres men¬ 
jelaskan peran dan fungsi aparat 
penegak hukum dalam menjaga dan 
menanggulangi Kamtibmas aiwilayah 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia 
sekaligus memperkenalkan diri pada 
seluruh Mahasiswa STKIPS secara 
kekeluargaan maupun riwayat karir 
hingga sukses menjadi Kapolres MTB. 

Selain kapolres, hadir pula dalam ke¬ 
giatan tersebut Ketua Yayasan Kampus 
Lelemuku, Poly Lalamafu S.Sos M.m, 
Sekertaris Yayasan Oliver Srue, Waka 1 
Kampus Lelemuku Yosep Batkundre, 
Waka 2 M. Kamamas, Waka 3 Kampus 
Lelemuku P.P. Balak, Waka 4 Cartes As- 
bet Rangotwat, Ketua Prodi Matematika 
A. Masella, Ketua Prodi Bahasa Inggris 
Debby M. Kewilaa, Kepala Biro Akade¬ 
mik Umum dan Keuangan Yeny S. Teti- 
war, para dosen dan ratusan mahasiswa 
dan mahasiswi kampus tersebut 

5 poin yang menjadi materi dalam 
pemberian kuliah tamu tersebut ada¬ 
lah tugas pokok polri; fungsi Polri; 


2016 tentang perubahan atas undang ■ 
undang nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
dan harapan Kapolda Maluku. 

Kapolres juga mengatakan bahwa 
perilaku cerdas sesorang dilihat dari 4 
jenis yaitu financial atau keuangann¬ 
ya, spiritual atau rohaninya,, intelek¬ 
tual atau keilmuannya dan sosial atau 
kemasyarakatannya. 

Disamping itu, Kapolres MTB juga 
mengajak sekaligus menghimbau ke¬ 
pada para mahasiswa untuk bersikap 
sebagai agen perubahan yang turut 
menjaga situasi Kamtibmas diwilyah 
hukum Polres Maluku Tenggara Barat 
dan memberikan sumbangsih ide dan 
karya demi kemajuan Kota Saumlaki. 

“Modal hidup sukses itu kita harus 
disiplin waktu, disiplin belajar dan taat 
beribadah serta sayangi orangtua se¬ 
hingga anak kita nantinya juga dapat 
meniru apa yang kita dilakukan selaku 
orang tua itulah kunci kesuksesan,” un¬ 
gkap Kapolres diakhir kuliah tamu. 

Sementara itu sebagai tanda terima 
kasih atas kehadiran Kapolres MTB 
pada kegiatan kuliah tamu, dari 
pihak Yayasan Kampus Lelemuku 
Saumlaki menyerahkan piagam 
penghargaan atas partisipasi dalam 
memberikan kuliah tamu. (Mil) 


& 


KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR 

BAPAK. ANDRE SU K LH DAR. 5.IK 

INGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SAUMLAKI 




Tanimbar Selatan (Tansel). Henrika 
metantomwate, Martina Laritmas, 
Mathilda D. Samponu dan Isa- 
ias Teftutul dari SMA Budi Mulia 
Saumlaki serta Yusuf Oratmangun 
dari Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 1 Tansel. 

Kegiatan itu terlaksana berdasar¬ 
kan Undang-Undang (UU) RI No¬ 
mor 12 Tahun 2010 tentang Gera¬ 
kan Pramuka, Kep Kemenko Bidang 
Maritim RI NO. 68/2019 tentang 
panitia penyelenggara sail Nias 2019 
dan Sprin KASAL NO. 789/V/2019, 


tentang Pelaksanaan Pelantara 9 Sail 
Nias Th. 2019. Sasarannya adalah 
anggota Gerakan Pramuka mampu 
memanfaatkan segala pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman dan ke¬ 
cakapannya untuk ikut berperan 
secara aktif dalam pembangunan 
nasional, khusunya di bidang ke¬ 
baharian, ikut bertanggung jawab 
terhadap kelestarian lingkungan 
hidup yang menyangkut kebaha¬ 
rian dan lebih mencintai tanah air 
dan mengenal adat istiadat dalam 
bingkai Bhineka Tunggal Ika. (L01) 


Damkar Padamkan 3 Kebakaran Lahan 


SAUMLAKI -Pemadam Keba¬ 
karan (Damkar) Dinas Satpol PP Ta¬ 
nimbar, berhasil memadamkan tiga 
kebakaran lahan di Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel). 

Tiga lahan tersebut berada di loka¬ 
si berbeda, diantaranya Desa Sifnana 
yaitu belakang Kantor Kependudu- 
kan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 
pada Selasa (16/9), Depan Tugu 
Ayam Jalan Budiutomo pada Selasa 
(17/9) dan Wilayah Kampung Ida¬ 
man, Desa Olilit pada Minggu (22/9). 

Kebakaran lahan di belakang 
Kantor Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Dukcapil) diduga berasal dari 
pembakaran sampah yang berada di 
pinggir jalan sekitar lokasi dan Ker¬ 
ugian yang terjadi akibat kebakaran 
tersebut adalah kerugian kurang leb¬ 
ih 100 pohon jati milik warga desa 
itu yang rusak terbakar api dengan 
jumlah armada yang diturunkan, di¬ 
antaranya satu Unit mobil Damkar, 
personil piket regu II dan cadangan 
regu III berjumlah 15 orang. 

Kemudian, kebakaran lahan di 
depan Tugu Ayam Jalan Budiutomo 
pun diduga dikarena pembakaran 
sampah yang berada di pinggir jalan 
sekitar lokasi dengan kerugian men¬ 
gakibatkan kurang lebih sebanyak 


200 Pohon jati rusak terbakar. Jumlah 
armada yang diterjunkan adalah satu 
unit mobil Damkar, satu unit mobil 
suplay air Damkar dan personil piket 
regu III sebanyak 10 Personil. 

Sementara kebakaran lahan di 
wilayah Kampung Idaman, Desa 
Olilit diduga karena dua hal, yaitu 
proses alam seperti adanya embun 
yang tertampung di atas daun kering 
sehingga saat terkena sinar matahari 
langsung maka daun tersebut adan¬ 
ya segi tiga api yang mudah terbakar 
dan adanya gesekan batang bam¬ 
bu kering sehingga menimbulkan 
api dan membakar bambu tersebut 
karena disekitar lokasi juga ada ter¬ 
dapat beberapa rumpun bambu. 

Selain itu karena ulah manusia 
yang diduga membakaran sampah 
atau membuang puntung rokok 
sembarangan. Kerugian yang di¬ 
alami adalah sebanyak 150 pohon 
jati terbakar. Jumlah armada yang 
terlibat dalam operasi pemadaman 
tersebut adalah satu unit mobil 
Damkar, dua unit mobil suplay air 
Damkar, 10 personil piket Dam¬ 
kar Regu II, 10 Personil Ton Siaga 
Kompi 3 Detasemen C Pelopor 
Brimob Polda Maluku dan 8 per¬ 
sonil Sat Sabhara Polres MTB. (L02) 


Kejari Diminta Periksa Kepala PLN Larat 

SAUMLAKI - Masyarakat Larat erangan yang baik dari PLN kota 


mendesak dan meminta Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Saumlaki, untuk 
segera memeriksa Kepala PLN 
ranting Larat, Davit Matatula yang 
diduga telah sengaja menggelapkan 
jatah bahan bakar minyak (BBM). 

Menurut Tokoh Pemuda Tanim¬ 
bar Utara, Novi Manutilaa, sela¬ 
ma ini, pemadaman lampu yang 
tidak prosedural membuat mas¬ 
yarakat di Larat harus menderita 
pemadaman bergilir sepanjang 
beberapa tahun belakangan ini. 
“BBM yang selama ini di gunakan di 
PLN kota Larat, senggaja digelapkan 
lewat pemadaman lampu selama 
ini yang di mainkan oleh Kepala 
PLN Kota Larat untuk mendapatkan 
keuntungannya sendiri,“ beber dia. 

Manutilla menambahkan hingga 
saat ini, masyarakat Tanut tidak 
pernah merasakan pelayanan pen- 


Larat. Sementara Larat merupakan 
kecamatan yang tertua yang hadir 
sebelum pemekaran dari Kabupat¬ 
en Maluku Tenggara, bersama ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan. 

“Namun kenapa kecamatan lain 
yang bisa menikmati penerangan 
PLN dengan baik, namun tanut be- 
gitu-saja,“ kata dia 

Ia mengharapkan agar Kepala PLN 
Kota Larat Davit Matatula dapat di¬ 
mintai keterangan oleh kejaksaan 
Negeri Saumlaki. “Karena yang 
bersangkutan diduga telah sengaja 
memadamkan list rik di kota larat, 
agar mendapatkan keuntungan dari 
minyak,“ tegas Manutila. 

Kepala PLN Kota Larat dalam be¬ 
berapa waktu terakhir ini sering 
menghindar saat dimintai keteran¬ 
gan dan klarifikasi atas dugaan pen¬ 
yalahgunaan jatah BBM ini. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











04 sfeLslemiikii 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 



43 Anggota DPRD Provinsi Maluku 


kan Ini ditandai dengan penyematan 
lencana dewan kepada 3 perwakilan 
anggota DPRD Maluku. Pelantikan 
juga disaksikan Gubernur Maluku 
Murad Ismail serta para petinggi 
maupun stakeholder lainnya. 

“Selamat bertugas bagi para anggota 
DPRD terpilih, semoga bisa member¬ 
ikan manfaat bagi Provinsi Maluku 
sebagaimana tugas dan amanah yang 
diberikan masyarakat untuk dilak¬ 
sanakan sebaik - baiknya,” kata Ketua 


DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae 
saat memberikan sambutan. 

Setelah penyerahan Palu Sidang, 
Ketua DPRD Maluku sementara 
Lucky Wattimury mengajak wakil 
rakyat yang baru dilantik untuk lebih 
meningkatkan tanggungjawab dalam 
menjalankan amanah yang diberikan. 

“Kepada teman teman dewan yang 
sudah disumpah bahwa hari ini kita 
bertugas untuk melaksanakan tugas 
sebagai wakil rakyat. Tidak gampang 


untuk menjadi wakil rakyat, kita ha¬ 
rus menggunakan mata dan otak kita 
agar kita mendengar dan mengerti 
keluh kesah rakyat,” katanya. Anggo¬ 
ta DPRD juga diminta dapat bersin¬ 
ergi dengan rakyat ataupun instansi 
yang lain agar bisa memberikan yang 
terbaik bagi masyarakat Maluku. “Se¬ 
laku pimpinan sementara saya harap 
seluruh anggota dewan bisa saling 
berpartisipasi,” pintanya. 

Gubernur Maluku Murad Ismail 
mengaku bersyukur karena pemilihan 
umum baik di daerah maupun secara 
nasional pada 17 April 2019 lalu ber¬ 
jalan aman dan lancar. “Selaku wakil 
pemerintah pusat saya memberikan 
apresiasi dan penghargaan terting¬ 
gi kepada KPU dan Bawaslu, jajaran 
TNI/Polri yang telah melaksanakan 
tugas dengan baik dan sukses bahkan 
seluruh elemen masyarakat yang turut 
serta dalam pemilu,” katanya. 

Gubernu meyakini bahwa 43 orang 
dari 45 anggota DPRD Maluku yang 
dilantik hari ini dapat berkombina¬ 
si antara wajah lama dengan yang 
baru. “Ini justru semakin memper¬ 
kaya kualitas dalam meningkatkan 
kompetensi dan membuka cara ber¬ 
pikir yang jauh lebih inovatif. Ada 
wajah lama yang berpengalaman 
dan juga wajah baru,” katanya. (P01) 


Pelantikan 


AMBON - Pelantikan Anggota 
DPRD Provinsi Maluku periode 
2019 - 2024 dilaksanakan di Gedung 
DPRD Maluku pada Senin (16/9). 
Prosesi pelantikan dan pengambilan 
sumpah janji dalam rapat paripurna 
ini diikuti oleh 43 Anggota DPRD 
dari jatah kursi anggota DPRD 
Provinsi Maluku yaitu 45 orang. 

43 anggota DPRD ini dilantik oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, 
Respatun Wisnu Wardoyo. Pelanti- 


Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan di MBD 


Upacara Hari Hubnas ke 49 di Kei 


TLAKUR - Dalam rangka Integrasi 
PJM Pro Aksi (Program Jangka Me¬ 
nengah Program Air Minum dan 
Sanitasi dan RKM (Rencana Kerja 
Masyarakat) ke dalam Perencanaan 
dan Penganggaran Desa, Dinas Pem¬ 
berdayaan Masyarakat Desa, Pen¬ 
gendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Maluku Barat 
Daya (MBD) menggelar kegiatan 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Ke¬ 
camatan dan Kepala Desa, pada Rabu 
(18/9) bertempat di Aula Penginapan 
Michele Celine Kaiwatu. 

Kegiatan ini di buka oleh Asisten 
III Bidang Administrasi Umum 
Setda MBD, Ir. Lambertus S. Leha 
mewakili bupati, hadir pula dalam 
acara kegiatan ini Pimpinan OPD 
atau yang mewakili, pemateri/nara- 
sumber, serta undangan lainnya. 

Di awal sambutannya, Asisten III 
Bidang Administrasi Umum Setda 
MBD menyampaikan bahwa “Pe¬ 
menuhan kebutuhan masyarakat 
terhadap akses air minum yang 
bersih dan kesehatan lingkungan 
merupakan hal yang mendasar 
dan menjadi agenda pokok kebi¬ 
jakan pembangunan negara ser¬ 
ta komitmen bersama di tingkat 
internasional dalam millenium 
development goals (MDGS), agar 
tercapai universal akses pada ta¬ 
hun 2019, dibutuhkan harmonisasi 
dalam kebijakan dan sinergitas da¬ 
lam berkoordinasi agar efektivitas 
pelaksanaan program dan kegiatan 
dapat tercapai.” 

Hal di atas sesuai Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ren¬ 
cana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025 mengamanatkan 
bahwa pembangunan dan penye¬ 
diaan air minum dan sanitasi diarah¬ 
kan untuk mewujudkan terpenuhin¬ 
ya kebutuhan dasar masyarakat. 


Lanjut dari itu, Asisten menyam¬ 
paikan bahwa sebagai dukungan 
terhadap kewenangan desa khusus¬ 
nya pemenuhan terhadap pengelo¬ 
laan air minum berskala desa, pen¬ 
gelolaan lingkungan permukiman 
masyrakat desa dan pembinaan 
kesehatan masyarakat, serta upaya 
mencapai universal akses air minum 
dan sanitasi tahun 2019, Kementeri- 
an PUPR berkolaborasi dengan Ke- 
mendagri, Kementerian PDTT, dan 
Kementerian PPN/BAPPENAS ber¬ 
sama-sama membangun program 
penyediaan air minum dan sanitasi 
berbasis Pamsimas di wilayah perde¬ 
saan dan pinggiran kota. 

Sebagai dokumen usulan bagi 
pelaksanaan program Pamsimas, se¬ 
tiap desa yang membutuhkan dukun¬ 
gan terhadap program air minum 
dan sanitasi wajib menyusun RKM 
yang merupakan dokumen usulan 
bagi upaya mewujudkan Desa Pam¬ 
simas. Dokumen lainnya yang harus 
disusun adalah PJM Pro Aksi. (K07) 


TERNATE - Masyarakat Temate 
mempersembahkan satu aksi yang 
menginspirasi Bangsa Indonesia yaitu 
42,000 orang bergandengan tangan me¬ 
meluk gunung yang mengungkapkan 
suatu makna bahwa diantara banyaknya 
perbedaan, persatuanlah yang lebih uta¬ 
ma. Dari hasil rekomendasi tim MURI, 
aksi masyarakat bergandengan tangan 
mengelilingi gunung seperti ini belum 
pernah ada di belahan dunia manapun. 

“Baru hanya terjadi di Temate” ungkap 
Triyono perwakilan Muri. Oleh karenn- 
ya diberikan piagam penghargaan Rekor 
Dunia atas rekor peserta terbanyak ber¬ 
gandeng tangan mengelilingi gunung 
kepada Wali Kota Temate. 

“Muri sangat mengapresiasi dan 
memberikan penghargaan kepada 


LANGGUR - Dinas Perhubungan 
Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) 
, melaksanakan upacara Hari Perhu- 
ungan Nasional (Harhubnas) ke 49, 
di Lapangan Upacara Bandara Sad- 
suitubun Ibra pada Selasa (17/9). 

“Tidak hanya semata-mata un¬ 
tuk mengenang hari kelahiran atau 
ulang tahun suatu organisasi BUMN 
dibidang perhubungan Nasional, na¬ 
mun lebih merupakan suatu momen¬ 
tum untuk mengingat kembali suatu 
peristiwa bersejarah dibidang per¬ 
hubungan yang memberikan inspira- 
si/motifasi bagi seluruh bangsa Indo¬ 
nesia, dengan tujuan efisiensi dari segi 
waktu dan biaya,” ucap Wabup Malra 
Petrus Beruatwarin dalam sambutan¬ 
nya selaku Inspektur Upacara 

Ia juga membacakan sambutan Ment¬ 
eri Perhubungan RI, Budi Karya Suma- 
di bahwa, “Upacara kali ini memiliki 
makna yang mendalam bagi kita untuk 
melakukan instrospeksi atas pelaksa¬ 
naan tugas di sektor perhubungan”. 

Lebih lanjut, Petrus Beruatwarin me- 


Wali Kota beserta komunitas yang tel¬ 
ah bergerak menunjukkan bahwa per¬ 
satuan bisa dianyam dari ujung timur 
Indonesia yaitu Ternate” katanya. 

Saat menerima piagam penghar¬ 
gaan rekor dunia yang diserahkan 
oleh Muri di Benteng Oranje, Wali 
Kota Ternate Burhan Abdurahman 
menyampaikan apresiasi kepada 
seluruh masyarakat Ternate yang tel¬ 
ah berperan aktif bergandeng tangan, 
mengelilingi gunung Ternate sehing¬ 
ga berhasil meraih rekor dunia “ini 
adalah hasil kerja keras anak muda 
di Ternate yg didukung oleh seluruh 
lapisan masyarakat” ucap Wali Kota. 

Kegiatan yang berhasil meraih rekor 
ini merupakan bagian dari rangkaian 
kegiatan ICCF yang diselenggarakan 


nitik beratkan pada IV (empat) Nilai, 
yang disingkat menjadi AGiLE yaitu, 
Safe in transportation, transportation 
agents, become pioneers of superior 
human resources who understand the 
importance of transportation safety 
and delivery of messages with educa- 
tion to the public,” tuturnya. 

Harhubnas merupakan satu mo¬ 
mentum evaluasi terhadap pelayanan 
dan kinerja, menyatukan persepsi un¬ 
tuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, dengan Tema “Merajut 
Nusantara Membangun Bangsa, Bak¬ 
ti Nyata Insan Perhubungan Untuk 
Indonesia Unggul Indonesia Maju”. 

Turut hadir pada HUT tersebut 
Walikota Tual Adam Rahayaan, 
Forkopimda Malra, Pimpinan OPD, 
Pimpinan BUMN/BUMD, Kepa¬ 
la Dinas Perhubungan Kabupaten 
Malra dan jajarannya, Kepala Ban¬ 
dara Karel Sadsuitubun Ibra-Lang- 
gur, Aparat Kepolisian Polres Mal¬ 
ra dan Drum Band Seminari St. 
Yudas Thadeus Langgur. (K06) 


pada tanggal 2-7 September di Kota 
Ternate. Kegiatan bergandengan tan¬ 
gan mengelilingi Gunung Gamalama 
dengan tema bergandengan tangan ini 
disebut Gugu Gia Si Gololi Ternate. 

Gugu Gia Si Gololi Ternate memili¬ 
ki tujuan besar sebagaimana yang di¬ 
ungkapkan oleh Deklarator sekaligus 
Pembina Jaringan Komunitas Ter¬ 
nate H. Rizal Marsaoly. Tujuan utama 
adalah membangun kebersamaan, 
mempererat persatuan, dan men¬ 
yatukan segala perbedaan yang ada, 
baik suku, bahasa, ras, agama, dan 
lain-lain. Dengan kebersamaan itu 
kita dapat melakukan banyak hal. ke¬ 
bersamaan disini meliputi Peran pe¬ 
merintah, media, akademisi komu¬ 
nitas, maupun Pelaku Usaha. (K05) 


Gugu Gia Si Gololi Ternate Pecahkan Rekor Dunia 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















MALUKU RAYA 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 ^Lelemuku 


JADWAL KAPAL PELNI BULAN SEPTEMBER 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRI MALI 

SELASA 

17 September 

20.00 WIT 

17 September 

22.00 WIT 

TUAL- DOBO-TIM1 KA - AG ATS- M ER AU KE ( P P J 


SABTU 

31 Agustus 

23.00 WIT 

01 September 

01.00 WIT 

KA L ABAH l-KU P ANG- LEWOLE BA- 

MAUMERE-BAUBAU-WANCl-AMBON- 
SORONG-MANOKWARI [PPJ 

SABTU 

28 September 

05.00 WIT 

28 September 

□7.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

28 Agustus 

00.00 WIT 

23 Agustus 

08.00 WIT 

TU A L-DOB O-TIM1K A-AG ATS- M ER AU KE (F P) 


RABU 

2S September 

00.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

SABTU 

07 September 

12.00 WIT 

07 September 

15.00 WIT 

AM BO N- N AM ROLE-W AN C1 - B A U BAU - 

MAKASSAR-LABUAN BAJO-BIMA-BENOA- 

SURABAYA (PP) 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

3 

KM PANGRANGO 

JUMAT 

30 Agustus 

OS.OO WIT 

30 Agustus 

10.00 WIT 

TEPA-MGA-KISARJPP} 

PERSIAPAN 

DOCKING 

SENIN 

02 September 

07.00 WIT 

02 September 

09.00 WIT 

BANDA-AMBGN 


Ilam Mati di Ambon Tak Terkait Gempa daii Tsunami 


AMBON - Warga di Kota Ambon 
mendapati banyak ikan mati dan 
mengapung di Pantai Negeri Hu- 
tumuri, Rutong, Lehari dan Huku- 
rila, Kecamatan Leitimur Selatan, 
Kota Ambon pada Sabtu (14/9) . 


Banyak warga yang mengkaitkan 
fenomena ini dengan tanda alam 
akan terjadi gempa besar dan tsu¬ 
nami sehingga banyak warga yang 
panik dan berencana akan men¬ 
gungsi ke tempat yang tinggi. 


Terkait dengan informasi tersebut di 
atas, Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) menghimbau 
kepada masyarakat agar tidak mudah 
percaya kepada isu yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenaran¬ 
nya. “Selama ini belum pernah ada 
peristiwa gempa besar dan memicu 
tsunami yang didahului oleh matinya 
ikan secara massal. Tidak ada dalam 
ilmu gempa menjadikan ikan mati se¬ 
bagai precursor gempa dan tsunami,” 
kata Kepala Bidang Mitigasi Gem- 
pabumi dan Tsunami BMKG, Dr 
Daryono pada Minggu (15/9). 

Dikatakan kematian ikan secara 
masai ini dipastikan oleh sebab lain. 
Sebab selama ini, kasus kematian 
ikan secara massal dapat diakibatkan 
oleh adanya ledakan, keracunan, atau 
faktor lingkungan yang mengakibat¬ 
kan ikan mati. “Saat ini pihak terkait 
sedang melakukan investigasi untuk 
mencari sebab matinya ikan-ikan di 
Pantai Ambon, untuk itu kita tunggu 
saja hasilnya. Sehingga dipastikan, 
peristiwa matinya ikan secara masai 


ini bukan pertanda akan terjadi gem¬ 
pa dan tsunami,” ungkap dia. 

Ia menyatakan aktivitas kegempaan 
di Ambon dan sekitarnya saat ini nor¬ 
mal-normal saja, tidak tampak adan¬ 
ya aktivitas yang mencolok, sehinga 
masyarakat diminta tenang. . “Mere¬ 
baknya isu akan terjadi gempa dan 
tsunami ini bersumber dari berkem¬ 
bangnya isu yang tidak dapat diper¬ 
tanggungjawabkan, sementara yang 
mengembangkan isu ini juga tidak 
mengetahui asal usul penyebabnya 
secara pasti. Jadi banyak asumsi yang 
berkembang di masyarakat, salah sat¬ 
unya dikaitkan dengan isu akan terja¬ 
di gempa dan tsunami,” jelas dia. 

Daryono mengimbau agar mas¬ 
yarakat tidak perlu mengungsi kare¬ 
na saat ini sedang tidak ada kejadian 
gempa kuat dan BMKG juga tidak 
sedang mengeluarkan peringatan 
dini tsunami. “Untuk itu kepada mas¬ 
yarakat dihimbau agar tenang dan 
tidak terpancing oleh informasi yang 
tidak dapat dipertanggungjawab¬ 
kan kebenarannya,” tutup dia. (L02) 



Olahraga Jadi Kebutuhan Bersama 


Walikota Ambon Jadi Pembicara di Singapura 


AMBON - Olahraga harus men¬ 
jadi kebutuhan hidup dan menjadi 
gaya hidup. Permasalahan terbe¬ 
sar saat ini yakni derajat kebuga¬ 
ran masyarakat Indonesia masih 
rendah di bawah 18%. Maka ger¬ 
akan Ayo Olahraga diharapkan 
dapat menjawab permasalahan 
tersebut. Demikian disampaikan 
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, 
Imam Nahrawi dalam sambutan¬ 
nya yang dibacakan Wakil Guber¬ 
nur Maluku, Barnabas Orno pada 
Peringati Hari Olahraga Nasion¬ 
al (Haornas) ke-36 di Lapangan 
Merdeka Ambon, Jumat (13/9). 

“Dengan kesegaran jasmani dan 
kesehatan yang bagus maka memu¬ 
dahkan lahirnya bibit-bibit yang ber¬ 
potensi menuju pentas nasional dan 
dunia di masa selanjutnya,” ujarnya. 

Hal ini sejalan dengan pesan Pres¬ 
iden RI Joko Widodo dalam salah 
satu janji kampanye yang dikeluar¬ 
kan oleh Kantor Staf Kepresidenan 
yaitu perlu pengintegrasian olahra¬ 
ga dengan sistem pendidikan nasi¬ 
onal. Selain itu, perlu menumbuh¬ 
kan minat masyarakat Indonesia 
dalam bidang olahraga, sehingga 
dapat tumbuh menjadi bagian dari 
budaya dan kepribadian bangsa. 

Pada kesempatan itu, Menteri 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua insan olahraga 
dan masyarakat yang telah bersama 
memajukan olahraga di Indonesia. 


“Saya ucapkan rasa bangga kepa¬ 
da para pahlawan-pahlawan olah¬ 
raga dan peraih penghargaan olah¬ 
raga. Semoga tetap sukses dengan 
perjuangannya di dalam pening¬ 
katan prestasi dan peningkatan mi¬ 
nat masyarakat untuk berolahraga 
kedepannya,” katanya. 

Menteri juga berharap agar ke 
depan semua warga Negara Indo¬ 
nesia tanpa kecuali dapat mencin¬ 
tai olahraga dan memposisikan 
olahraga sebagai pilihan dan gaya 
hidup sehat dan bugar. 

“Melalui peringatan Haornas kita 
kuatkan lagi olahraga prestasi un¬ 
tuk menuju pentas yang lebih be¬ 
sar yakni di Olimpiade dan Para- 
limpiade nanti,” harapnya. 

Dilanjutkan, Haornas tahun ini 
yang bertema “Ayo Olahraga, Di- 
mana Saja, Kapan Saja” itu men¬ 
gandung makna bahwa olahraga 
mudah karena dapat dilakukan 
dimana dan kapan saja. Hal ini 
menjadi penting agar masyarakat 
tidak terpaku bahwa olahraga ha¬ 
nya dapat dilakukan di fasilitas 
olahraga yang tersedia. 

“Pembangunan didalam olah¬ 
raga adalah tidak hanya jas¬ 
mani, tetapi juga rohani. Den¬ 
gan sehat rohani kita berarti 
telah mendukung kebijakan Ba¬ 
pak Presiden tentang Revolusi 
Mental, serta SDM Unggul Indo¬ 
nesia Maju,” terang Menteri. (P01) 


SINGAPURA - Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy dipercayakan 
sebagai Pembicara pada Kongres Inter¬ 
nasional yang berlangsung di Academia 
Building Singapore General Hospital 
(SGH) - Singapore, Jumat (20/9). 

Walikota mengatakan, dirinya diun¬ 
dang sebagai pembicara dalam acara 
Surgical and Anaesthesia Congress 2019 
guna menjelaskan program kerjasama 
yang selama ini terjalin antara SGH 
dan Kota Ambon. “Telah kita ketahui 
bersama, bahwa kerjasama yang terjalin 
antara Singapore General Hospital dan 
Kota Ambon selama beberapa tahun 
belakangan banyak membantu Pemer¬ 
intah Kota Ambon khususnya dalam 
bidang kesehatan bagi masyarakat di 
Kota Ambon,” jelas dia. 

Bantuan yang dimaksud, lanjut Wa¬ 
likota, antara lain Sharring informasi 
Medis bagi Tenaga Kesehatan kota 
ambon maupun operasi ringan bagi 
pasien yang dilakukan pada kegiatan 
bhakti sosial. Selain itu juga, kunjun¬ 
gan dari Kepala-kepala puskesmas di 
Kota Ambon ke SGH dalam rangka 
transfer knowledge yang dilakukan 
beberapa waktu lalu. 

Walikota berharap, hubungan kerjasa¬ 
ma yang ada dapat ditingkatkan karena 
dirinya menilai kerjasama tersebut san¬ 
gat bermanfaat bagi peningkatan Kese¬ 
hatan Warga Kota Ambon. 

Dari informasi yang diperoleh, kongres 
yang berlangsung sejak 14 september 
hingga 24 september mendatang, mengh¬ 
adirkan Head and Senior Fellow, Centre on 


Global Health Security, Chatham House 
Professor, London School of Hygiene and 
Tropical Medidne, Professor David L. 
Heymann sebagai pembicara tamu. 

Diketahui, dalam kongres yang ber¬ 
tajuk Global Surgery, Global Partner- 
ship, Singhealth Duke-NUS Trans- 
plant Center sebagai ahli dalam bidang 
transplantasi, juga diselenggarakan 
simposium transplantasi yang diikuti 
para profesor di bidang Bedah Syaraf, 
Anaesthesia dan bedah tulang (Ortho- 
pedy), perawat profesional, mahasiswa, 
peneliti serta mitra industri. (K02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Rumah Karung Goni, Raih Omzet Hingga RplOO Juta 


JAKARTA - Karung goni identik 
dengan bahan yang digunakan untuk 
menyimpan bahan pangan seperti 
kentang dan ubi. Namun, di tangan 
Ahmad Fajri, karung goni disulap 
menjadi berbagai jenis tas keren. 

Pria yang berdomisili di Jakarta ini 
bercerita, membangun bisnisnya den¬ 
gan nama Rumah Karung Goni di 
tahun 2014. Awal mula, ia mendapat 
tawaran dari seorang teman hanya un¬ 
tuk menjual bahan kain goni. Namun, 
ia melihat peluang besar dengan mem¬ 
buat berbagai jenis tas dari bahan kain 
goni. Terlebih, goni merupakan bahan 
yang jarang dipakai dan menjadikann¬ 
ya sebagai sesuatu yang unik. 

“Karung goni merupakan hal yang 
tidak lazim di masyarakat dan memi¬ 
liki tantangan sendiri untuk mengem¬ 
bangkan bisnis berbahan dasar goni 
ini. Ide ini berawal dari tawaran teman 
untuk menjual bahan goni,” katanya. 

Memang, bisnisnya tak langsung 
berkembang pesat, dia mengaku 
memperkenalkan produknya ke 
masyarakat menjadi tantangan yang 
besar dalam membangun bisnis. Se¬ 
bab itu, kegigihan dalam promosi 
perlu dilakukan agar brand yang di¬ 
miliki dikenal masyarakat luas. 

Soal modal, bagi Fajri, yang paling 
besar adalah ide kreatif. Sementa¬ 
ra, untuk modal uang dia menye¬ 
but tidak terlalu besar. Ia mengaku, 
mengeluarkan modal Rp 15 juta un¬ 
tuk mengembangkan Rumah Karung 
Goni. “Yang menjadi modal kita di 
sini dan menjadi tantangan adalah 
ide kreatif, dan dari ide kreatif itu 
pula kita bisa mendapatkan modal 



uang, untuk modal berupa uang ti- melayani 10 model tas. Fajri sendi - 
dak terlalu besar,” terang Fajri. ri melayani minimal order 36 buah 

Model bisnis Fajri ialah menjual tas dengan harga sekitar Rp 35.000 per 

sesuai pesanan dan borongan. Selain buah tergantung ukuran dan kuali- 

itu, ia juga menjual bahan dasarnya tas. Omzetnya jangan ditanya, sam- 
yang berupa kain goni itu sendiri. pai Rp 100 juta sebulan. 

Adapun proses pembuatan untuk “Untuk (jumlah) item sih tidak 
sebuah produk jadi seperti tas dim- menentu dan omzet belakangan ini 
ulai dari desain dilanjutkan dengan sudah di atas Rp 100 juta,” ujarnya, 
pemilihan bahan. Setelah itu, kain di- Bisnis ini semakin cepat berkem- 
potong, sablon, dan terakhir dijahit. bang karena masyarakat semakin 
Proses untuk setiap borongan ber- peduli dengan lingkungan. Alhasil, 
variatif antara 5-20 hari tergantung masyarakat mencari substitusi peng- 
pesanan. “Lama prosesnya relatif ter- ganti kemasan plastik. “Produk kita 

gantung model dan kualitas biasanya sekarang sudah banyak yang memina- 

di kisaran 5-20 hari,” terangnya. ti karena masyarakat sudah berlomba 

Saat memulai bisnis, ia hanya me- berlomba meninggalkan tas plastik 
layani dua jenis tas. Saat ini, ia bisa dan produk kami menjadi salah satu 


barang subtitusinya,” katanya sambil 
ungkapkan pola memasarkan pro¬ 
duknya hanya lewat online di Insta- 
gram @rumahkarunggoni dan mar- 
ketplace lain di Bukalapak dengan 
nama Rumah Karung Goni. 

Fajri bercerita, kesuksesannya 
mengembangkan usaha karena ia tak 
ragu menjalankan bisnis. Menurut¬ 
nya, terpenting dalam bisnis ialah 
jangan berpikir sulit saat menjala¬ 
ninya. “Sulit itu karena kita terlalu 
banyak berpikir di awal, jadi bila kita 
sudah terpikirkan untuk membuat 
usaha ya sudah jalani saja, karena 
dengan menjalani itu kita bisa men¬ 
gatasi kesulitan-kesulitan yang kita 
pikirkan itu,” tutupnya. (DTK) 


Infeksi Jamur Pengaruhi Kesehatan 


JAKARTA - Infeksi jamur pada 
paru disebabkan oleh terhirupnya 
spora jamur yang ada di lingkungan 
kemudian masuk ke dalam sistem 
pernapasan manusia. Spora jamur 
dalam ukuran yang sangat kecil itu 
bisa berasal dari ruangan yang tidak 
bersih dan lembap serta tidak terke¬ 
na sinar matahari. 

Pada orang dengan daya tahan tu¬ 
buh yang prima, jamur tersebut tidak 
akan menimbulkan dampak apapun. 
Namun bagi orang-orang dengan 
daya tahan tubuh yang belum sem¬ 
purna seperti balita, atau imunitas 
yang mulai berkurang seperti orang 
tua, infeksi jamur bisa menimbulkan 
dampak buruk. Terlebih lagi apabila 
orang tersebut telah memiliki penya¬ 
kit kronis atau menahun, seperti dia¬ 
betes, stroke, kanker, atau HIV. 

Spesialis paru mengungkapkan 
jamur juga bisa menyerang organ da¬ 
lam tubuh manusia, seperti paru-pa¬ 
ru, otak, mata dan lainnya yang selan¬ 
jutnya dapat menimbulkan penyakit. 

Ketua Pokja Bidang Mikosis Paru 
Perhimpunan Dokter Paru Indone¬ 
sia (PDPI)., Dr. dr. Anna Rozaliyani 
MBiomed Sp.P., mengatakan penyakit 
yang diakibatkan oleh infkesi jamur 
pada organ dalam tubuh manusia, 
termasuk paru, merupakan penyakit 
yang belum banyak diketahui, bah¬ 
kan oleh tenaga medis. 

“Diagnosis infeksi jamur tidak mu¬ 
dah ditegakkan karena gejala dan 
tandanya sulit dibedakan dengan 
penyakit tuberkulosis. Selain itu, ke¬ 


waspadaan dokter kita juga belum 
memadai,” kata Anna. 

Infeksi jamur atau mikosis pada 
organ paru merupakan bagian dari 
mikosis sistemik berupa gangguan 
dan atau jalan napas yang disebabkan 
infeksi, jamur yang mengumpul, atau 
reaksi hipersensitif terhadap jamur. 
Gejala dan tanda yang diakibatkan 
oleh infeksi jamur pada paru sama 
seperti TBC, yaitu batuk darah, batuk 
dalam waktu lama, sesak napas, nyeri 
dada yang bisa berlangsung dalam 
angka waktu tiga bulan. 

“Selain itu juga bisa menyerupai 
asma namun tidak terkontrol. Sudah 
dikasih obat ini itu sesak tidak mem¬ 
baik, bisa jadi karena jamur dan in¬ 
feksi karena alergi,” kata Anna. 

Dia menjelaskan biasanya dokter 
terlambat mengidentifikasi penyakit 
akibat infeksi jamur, sehingga terlam¬ 
bat memberikan penanganan, karena 
memang hingga saat ini belum ada 
standar yang jelas terhadap penanga¬ 
nan penyakit akibat infeksi jamur. 

Anna menyebut sekitar 300 juta 
orang menderita infeksi jamur di 
seluruh dunia. Angka kematian kare¬ 
na infeksi jamur, khususnya mikosis 
sistemik dapat mencapai 40-100 pers¬ 
en lantaran sulitnya identifikasi dan 
penanganan yang terlambat. 

“Kunci utamanya pada kewaspadaan 
dokter. Apabila ada pasien asma atau 
TBC diberikan obat tidak kunjung 
membaik, dikhawatirkan karena 
infeksi jamur. Harus segera diperik¬ 
sa lebih lanjut,” jelasnya (TMP) 


SUDOKU #009 


4 


3 

9 



7 





2 

8 


3 




9 






6 



5 

7 



3 






3 

8 


1 


2 

9 






8 



5 

1 



4 






2 




7 


8 

5 





7 



2 

9 


8 


| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

| Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

| membingungkan pada awalnya. i 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

| angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























ANEKA RAGAM 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


Ripley’s- Percaya atau Tidak! 

“...Sisi luar dari gigi ikan hiu terbuat dari kandungan flouride, komponen aktif 
dari kebanyakan odol gigi. Hal ini membuat ikan hiu tidak pernah sakit gigi .” 

“..satu-satunya pelatih kepala di Tim Basket Universitas Kansas dengan se¬ 
jarah pernah dikalahkan adalah James Naismith, yang merupakan pencipta 
olahraga Bola Basket .” 

“...Komedian pada era film bisu. Buster Keatan pernah alami sakit leher dan 
tidak menyadari hal itu. Hal itu diketahui setelah seorang dokter menyatakan 
bahwa lehernya sembuh dari sakit tersebut.” 


—-fielieve /t or Not! 


The 

c,p 

gharu teeth 

<JF 

Or £LUORIt>E, 

The pcine cgmfonent 

OT IViOST 

50 54 -tflRKG NE'ffiR GET ttNlTlEG/ 


wvni.ilpl^ajcon 


ICO 

-:hi 


i 


,HE' MLH HEAt? CCyV:H N 
CW-tt^ATY Cf 

VWTU A CiJtfeER 

l& NAlSMtlU, 

THE iMSfENTtOR 
OF BA^KETWLL/ 


liewr RM cCfn^’i^K 

BUSTER KEATON 

B'M QN SET- 

AVJ> WT 
tfNOW ABOUT IT 

UWTLL A DOCt&ES 
Dl&tGVEREE 1 THE 
HEALEO 89EAK ' 


niafiilrul^H by A-i+num fa r UF? 


fMig'Riptif Eiittrinmrciil lnc< 


S 151117 E 3 ©FH 

cmstds diGitoD 

-a£' CAMPAICN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI : ^ y n ( «,*< . ' «'j;» 

- Masyarakat Umum / PNS 

(Perseorangan / Kelompok) * /4 

> KTP PAPUA —T! ■jJlS'l - 

> KTP LUAR PAPUA 

■ Badan Usaha - 1 J 

jenis konten YANo dilombakan Link Persyaratan : https://bit.ly/2YqtxcD 

I Oid ^* 1 Waktu Pelaksanaan : 

. Foto oi Agustus - 2f> Sepiemlier 20i<) 

CP : 082197915999 < Kri» > 


- 7 WAL HftPlP" 

f Rp. 642 . 500 . 000 ,- ^ 


Dbkomlnfo Erovln»! Popuo 


B 


(IPp.ipujpiov 


FILOMINO #009 




1 






1 




1 




3 

1 


5 

1 


3 

6 



6 

7 




1 



3 

1 

8 



9 




1 








1 



7 

2 

7 


4 

1 


1 


1 





2 

1 





5 

1 


4 



1 

6 



3 

2 




1 


7 

7 


1 





3 

1 


4 

2 






1 

3 



3 


1 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera. 
Jumlahnya harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


TEKA TEKI SILANG #009 

MENDATAR 

1. Gelanggang. 4. Rampung. 6. Kelelawar (Inggris). 7. Tanda nada, 
i 9. Karet celana kotor. 12. Cat berwarna yang biasa diguakan sebagai 
i warna dasar dari suatu pengecatan. 13. Nama hari. 14. Simbol un- 
i sur Natrium. 15. Commandig Officer (perwira komandan). 16. Hari 
; Minggu. 17. Badan antariksa Amerika Serikat. 21. Hanya keliha- 
! tannya percaya tetapi sebenarnya tidak (asal bahasa dari Arab), 
i 22. Lubang besar di kaki dan badan gunung. 23. Serikat; liga (asing), 
j 24. Perkataan yang mengingatkan orang kepada jalan kebenaran. 

I 27. Pemeriksaan; kritik. 


persegi. 2. Menegang; terentang 
dia. 4. Ten 


MENURUN 

1. Ukuran luas seratus meter _ 
menjadi keras. 3. Terdapat; sedia. 4. Tempat ruang pamer di pas¬ 
ar malam. 5.... Christie (nama penyanyi rock senior nasional). 
6. Ragu-ragu. 8. Bencana yang pernah meluluh lantahkan Aceh. 
10. Gempa bumi. 11. Suatu kejadian yang bertentangan dengan 
apa yang diharapkan (asal bahasa dari Inggris). 17. Tentram; da¬ 
mai. 18. Qari wanita. 20. Penyakit yang begitu mendadak parah. 
25. Cela; nista. 26. Berkurang karena gesekan. 






1 


2 


3 








& 


5 S 







4 






5 



6 



m 



7 


8 


W 

9 

10 




11 


1 


12 




i 


8 

13 





m 

14 


m 

15 


d 



16 


17 


& 

16 

& 

19 ( 

20 





21 







& 


22 



u 

+■ i 

P 


d 

m 

23 





h 

r 

25 




26 










la 









27 








www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















































































































































08 


Jokowi Tunda 
RUU KUHP 



Presiden Joko Widodo mengikuti 
perkembangan terkini soal pembaha¬ 
san RUU KUHP di Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). Setelah mencerma¬ 
ti sejumlah substansi yang diajukan 
sekaligus menimbang berbagai masu¬ 
kan dari kalangan yang berkeberatan 
dengan substansi pada RUU tersebut, 
Kepala Negara memandang perlu 
adanya pembahasan lebih lanjut. 

“Saya terus mengikuti perkem¬ 
bangan pembahasan RUU KUHP 
secara saksama. Setelah mencerma¬ 
ti masukan-masukan dari berbagai 
kalangan yang berkeberatan dengan 
sejumlah substansi-substansi RUU 
KUHP, saya berkesimpulan masih 
ada materi-materi yang membutuh¬ 
kan pendalaman lebih lanjut,” jelas 
Presdien dalam keterangan pers di 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa 
Barat, pada Jumat (20/9) 

Terkait hal tersebut, Kepala Negara tel¬ 
ah meminta Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk menyampaikan 
sikap pemerintah, yakni menunda 
pengesahan RUU KUHP, kepada DPR. 
Presiden juga mengharapkan agar 
pengesahan RUU tersebut tidak dilaku¬ 
kan oleh DPR periode saat ini. 

“Saya berharap DPR juga mempu¬ 
nyai sikap yang sama sehingga pem¬ 
bahasan RUU KUHP bisa dilakukan 
oleh DPR RI periode berikutnya,” 
kata Kepala Negara. 

Sebagai bahan pertimbangan untuk 
pembahasan selanjutnya, Presiden 
Joko Widodo juga akan menjaring 
masukan sejumlah kalangan dalam 
rangka penyempurnaan RUU terse¬ 
but agar dapat diterima seluruh pihak. 

“Saya juga memerintahkan Menteri 
Hukum dan HAM untuk kembali 
menjaring masukan-masukan dari 
berbagai kalangan masyarakat se¬ 
bagai bahan untuk menyempurnakan 
RUU KUHP yang ada,” kata Presiden. 

Kepala Negara menjelaskan bahwa 
saat mencermati setiap pasal yang 
ada, Presiden setidaknya menemu¬ 
kan kurang lebih 14 pasal yang ma¬ 
sih harus ditinjau kembali. Untuk 
itu, pemerintah akan mengomu¬ 
nikasikan hal tersebut baik kepada 
DPR maupun masyarakat. 

“Tadi saya melihat materi-materi 
yang ada, substansi-substansi yang 
ada, ada kurang lebih 14 pasal. Nanti 
ini yang akan kami komunikasikan 
baik dengan DPR maupun dengan 
kalangan masyarakat yang tidak 
setuju dengan materi-materi yang 
ada,” tandas Presiden. (R03) 

New York Larang Rokok 
Elektrik Bercita Rasa 

New York telah menjadi negara ba¬ 
gian pertama yang segera melarang 
rokok elektrik yang beraroma setelah 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


hampir 400 kasus penyakit paru-paru 
serius terkait vaping dilaporkan di AS. 

Kantor kesehatan masyarakat negara 
bagian New York, Selasa (17/9), menyetu¬ 
jui larangan itu atas rekomendasi kuat 
dari Gubernur Andrew Cuomo. 

“Tidak bisa dipungkiri perusa¬ 
haan vaping sengaja menggunakan 
rasa seperti permen karet, Captain 
Crunch, dan permen kapas untuk 
membuat anak-anak muda terpikat 
pada rokok elektrik,” kata Cuomo. 
“Ini adalah krisis kesehatan mas¬ 
yarakat dan berakhir hari ini.” 

Larangan itu segera diberlakukan di 
New York. Hanya rasa tembakau dan 
mentol yang bisa dijual. Michigan 
juga telah menyetujui larangan rasa, 
tetapi belum berlaku. Negara-negara 
bagian lain juga sedang mempertim¬ 
bangkan larangan itu. 

Pusat Pengawasan dan Pencegahan 
Penyakit AS (CDC)telah mengak¬ 
tifkan tindakan darurat untuk men¬ 
gatasi serangkaian penyakit paru-paru 
yang baru-baru ini yang diduga diaki¬ 
batkan oleh rokok elektronik. (VOA) 

Brexit Pengaruhi Ekonomi 
Negara Berkembang 

Brexit Tanpa Kesepakatan akan 
Pengaruhi Ekonomi Negara-negara 
Berkembang Negara-negara berkem¬ 
bang bisa m'enghadapi gangguan 
dari gelombang kejutan saat Inggris 
keluar dari Uni Eropa tanpa kesepa¬ 
katan, kata para analis. 

Brexit tidak hanya mempengaruhi 
hubungan Inggris dengan Uni Ero¬ 
pa, tetapi juga dengan ratusan negara 
lain yang saat ini melakukan perda¬ 
gangan dengan Inggris berdasarkan 
persyaratan Uni Eropa, karena Brus- 
sels menetapkan kebijakan perda¬ 
gangan bagi seluruh blok Uni Eropa. 

London telah merundingkan pen¬ 
gaturan perdagangan pasca-Brexit 
baru dengan beberapa negara, ter¬ 
masuk negara-negara Amerika Ten¬ 
gah, Swiss dan Korea Selatan. Ini 
menyisakan ratusan negara dengan 
perekonomian yang lebih kecil hing¬ 
ga negara besar seperti Jepang dan 
Kanada yang perdagangannya akan 
mengacu pada ketentuan Organisa¬ 
si Perdagangan Dunia setelah Brexit 
tanpa kesepakatan. 

Mencapai kesepakatan dagang baru ti¬ 
dak akan mudah, kata Profesor Anand 
Menon pada program “Eropa yang Be¬ 
rubah “ di Kings College London. 

Banyak negara dengan siapa Inggris be¬ 
rupaya melakukan transaksi dagang akan 
mengatakan kepada Inggris bahwa mer¬ 
eka ingin mengetahui seperti apa hubun¬ 
gan Inggris dengan Uni Eropa nantinya 
sebelum mereka menandatangani apa 
pun dengan Inggris. “Jadi, semua meng¬ 
arah pada Brussels,” kata Menon. 

Ketidakpastian seperti itu tidak mem¬ 
bantu negara yang mengekspor pro¬ 
duknya ke Inggris. Misalnya, ekspor 
bunga potong Kenya, buah dan sayu¬ 
ran, dengan total nilai ekspor ke Inggris 
diperkirakan $400 juta per tahun. 

Bangladesh mengekspor barang-ba¬ 
rang senilai hampir $4 miliar ke In¬ 
ggris, yang saat ini diperdagangkan 
berdasarkan aturan asal preferensi- 
al Uni Eropa yang mengalokasikan 
tarif nol atau tarif rendah untuk 
barang-barang dari negara-negara 
berkembang. Brexit tanpa kesepaka¬ 
tan kemungkinan bisa berarti gang¬ 
guan, kata Max Mendez-Parra, pakar 


perdagangan di Overseas Develop- 
ment Institute.(VOA) 

Kabut Asap di Indonesia 
Capai Filipina 

Kabut asap akibat kebakaran hutan 
di Indonesia yang dibawa angin mu¬ 
sim hujan, kini mulai menyelubungi 
beberapa daerah di Filipina dan me¬ 
nimbulkan kekhawatiran mengenai 
keselamatan penerbangan dan ke¬ 
mungkinan risikonya bagi kesehatan, 
kata seorang pejabat, Jumat (20/9). 

Landrico Dalida Jr., deputi adminis¬ 
trator Philippine Atmospheric, Geo- 
physical and Astronomical Services 
Administration, mengatakan, kabut 
asap tipis hingga sedang menyelubun¬ 
gi kota Zamboanga, Filipina Selatan, 
kota-kota Cebu dan Dumaguete di 
bagian tengah serta Palawan, provin¬ 
si di bagian barat. Pihak berwenang 
mengukuhkan bahwa daerah-daerah 
lain juga mungkin terimbas kabut 
asap tersebut,katanya. 

Jika daya pandangan terkena 
dampaknya, para pejabat bandara 
dan maskapai mungkin membatalkan 
penerbangan karena khawatir akan 
masalah keselamatan. Dalida men¬ 
ganjurkan warga mengenakan mask¬ 
er jika kondisi kabut memburuk. 

Para pejabat Biro Manajemen 
Lingkungan Hidup, yang bertang¬ 
gung jawab atas pencegahan dan 
pengendalian polusi, mengatakan 
kantor-kantornya di daerah telah 
menyampaikan informasi kepada 
para pejabat setempat di wilayah 
yang dilanda kabut asap untuk dis¬ 
ampaikan kepada masyarakat, kh- 
susunya orang-orang yang sakit per¬ 
napasan, agar tetap tinggal di dalam 
rumah jika kondisi memburuk. 

Asap dari kebakaran hutan di Indone¬ 
sia, telah menyelimuti beberapa bagian 
Indonesia, Singapura, Malaysia dan 
Thailand Selatan dengan kabut berbaha¬ 
ya. Sebagian besar kebakaran disengaja 
untuk membersihkan lahan. (VOA) 


Zuckerberg Temui Trump 



Pimpinan FacebookMark Zuckerberg 
telah bertemu dengan Presiden Donald 
Trump dan beberapa anggota Kongres 
yang mengecam praktek bisnisnya. 
Kamis (19/9) petang, Trump mencuit 
“pertemuan yang baik” di Ruang Oval 
dan memasang foto pertemuan itu. 

Seorang juru bicara Facebook men¬ 
gatakan pendiri Facebook itu berada 
di Washington pada hari Kamis un¬ 
tuk bertemu para legislator, “untuk 
mendengarkan kekhawatiran mereka 
dan membahas regulasi internet pada 
masa mendatang.” 

Zuckerberg bukan hanya mendengar 
keluhan dari sebagian pengecam kerasn¬ 
ya di Capitol Hill termasuk Senator Par¬ 
tai Republik, Josh Hawley dari Missouri. 
Hawley mengatakan ia meminta Zuck¬ 


erberg “membuktikan” keseriusannya 
mengenai privasi data dan persaingan. 
“Menantang dia agar melakukan dua 
hal untuk membuktikan FB serius 
mengenai bias, privasi dan kompetisi. 
1.) Jual WhatsApp dan Instagram 2) 
Tunduk pada audit pihak ke-tiga yang 
independen mengenai penyensoran. 
Ia katakan tidak untuk keduanya,” cuit 
Hawley setelah pertemuan itu. 

Zuckerberg juga bertemu dengan sen¬ 
ator lainnya termasuk senator Partai 
Demokrat, Mark Warner dari Virgin¬ 
ia dan senator Partai Republik Mike 
Lee dari Utah. Meskipun dibuntuti 
wartawan, ia menolak menjawab per¬ 
tanyaan mengenai pertemuan itu. 

Kunjungan Zuckerberg hendak 
mengalihkan perbincangan di Kon¬ 
gres mengenai pembentukan UU 
data privasi yang akan memungkink¬ 
an pelanggan melarang perusahaan 
teknologi raksasa seperti Facebook, 
Google, Amazon dan Apple menggu¬ 
nakan data mereka. (VOA) 

Jokowi Diminta 
Tunda RUU KUHP 

Presiden Joko Widodo telah me¬ 
minta DPR agar menunda pengesahan 
RUU Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, karena adanya tentangan pub¬ 
lik. Menurut para kritikus, rancangan 
undang-undang itu mengandung pas¬ 
al-pasal yang mungkin mendiskrimi¬ 
nasi kelompok minoritas dan melang¬ 
gar kebebasan berbicara. 

Jokowi, Jumat (20/9) mengatakan 
ia mengambil keputusan itu setelah 
mempertimbangkan pendapat mas¬ 
yarakat. Ia meminta agar RUU itu 
tidak disahkan oleh DPR periode ini, 
yang masa jabatannya akan berakhir 
awal Oktober, dan pembahasannya 
harus dilakukan oleh anggota DPR 
periode mendatang. 

Upaya memperbarui KUHP yang 
merupakan warisan era kolonial Be¬ 
landa itu sudah berlangsung lebih 
dari dua dekade. RUU terdiri dari 
628 pasal itu selesai dibahas pada 15 
September lalu. Para anggota DPR 
diperkirakan akan melakukan pe¬ 
mungutan suara untuk mengesah¬ 
kannya pekan depan. (VOA) 

McGregor Balik ke UFC 

Kembalinya Conor McGregor ke ok- 
tagon kemungkinan akan digelar da¬ 
lam pementasan UFC 245 di Las Vegas 
pada 14 Desember mendatang. 

Rencana tersebut mengemuka setelah 
Presiden UFC, Dana White memberi¬ 
kan penawaran alternative bagi bintang 
MMA asal Irlandia itu, yang batal ber¬ 
tarung dalam UFC 244 karena alasan 
cedera. UFC 244 dijadwalkan digelar di 
New York pada 2 November. 

McGregor mengalami cedera pada tangan 
kirinya dalam latihan, sehingga menunda 
rencananya kembali ke oktagon. 

“Saya yakin semua orang sudah 
membawa cuitan Conor di twitternya. 
Dia ingin bertarung di Dublin, tetapi 
saya akan memberikan kesempatan 
padanya untuk tampil di Las Vegas da¬ 
lam UFC 245,” kata White. 

McGregor memang pernah mencuit 
bahwa dia ingin tampil di kandan¬ 
gnya di Dublin, Irlandia dalam laga 
comeback. Nama petarung yang dia 
sebutkan untuk menjadi lawan adalah 
Dustin Porier, yang dua pekan lalu di¬ 
kalahkan Khabib Nurmagomedov di 
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















ANTAR BANGSA 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Porier sendiri pernah dikalahkan 
McGregor pada tahun 2014. Namun 
petarung asal AS itu mampu bangkit 
untuk menjadi juara interim kelas rin¬ 
gan UFC, dan berkesempatan meng¬ 
hadapi Khabib dalam UFC 242. 

White menambahkan, jika Conor 
McGregor kukuh tak mau mengubah 
keinginannya tampil di kandang dan 
menolak tawaran laga UFC 245 di Las 
Vegas, maka petarung berjulukan The 
Notorious itu harus bersabar menung¬ 
gu hingga tahun depan. (TMP) 


Pengumuman Pemenang 
Sayembara Digital PON X 



Dinas Komunikasi dan Informasi 
(Kominfo) Provinsi Papua memasti¬ 
kan pengumumam pemenang sayem¬ 
bara konten digital untuk kampanye 
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 
dan Pekan Paralimpiade Nasional atau 
Pekan Paralimpik Indonesia (Pepar- 
nas) XVI awal Oktober mendatang. 

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas 
Kominfo Papua, Kansiana Salle,SH 
melalui Kepala Bidang Teknologi In¬ 
formasi Dinas Kominfo Papua, Jery 
A Yudianto usai memimpin rapat juri 
kampanye digital PON XX di kantor 
Kominfo,Dok II Jayapura, Kamis (19/9). 

“Disepakati pengumuman pe¬ 
menang sayembara konten digital 
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 
dan Peparnas dijadwalkan diakhir 
pekan pertama oktober atau tepatnya 
5 Oktober 2019 mendatang,"jelasnya. 

Menurut Jery, sayembara konten 
digital untuk kampanye PON XX 
dan Peparnas XVI telah melalui 
sejumlah tahapan yakni pengumu¬ 
man dan launching, pendaftaran, 
penjelasan sayembara (aanwijizing) 
secara langsung maupun elektronik 
(WA dan Skype) kepada peserta. 

Sedangkan tahapan pemasukan 
karya konten digital berupa animasi, 
foto dan video ditutup tanggal tanggal 
30 September 2019. Kemudian dilan¬ 
jutkan dengan penilaian oleh juri se¬ 
lama 2 hari yakni 2-3 Oktober 2019. 

“Jadi batas akhir karya-karya kont¬ 
en digital dari peserta sayembara 
telah disepakati tanggal 30 Septem¬ 
ber. Kemudian karya tersebut akan 
dinilai oleh juri selama dua hari 
tanggal 2-3 Oktober 2019 dan hasil¬ 
nya diumumkan tanggal 5 Oktober 
2019,"jelas Jeri Yudianto. 

Sejak sayembara dibuka hingga pe¬ 
kan ini terdapat 80 peserta yang telah 
mendaftar terdiri dari peserta perseo¬ 
rangan, kelompok maupun badan us- 
aha.”Peserta perseorangan dan kelom¬ 
pok lokal Papua jumlahnya banyak 
sedangkan peserta dari badan usaha 
diikuti 4 peserta,”katanya. 

Sayembara konten digital untuk 
kampanye digital PON XX dan 
Peparnas XVI di Papua tahun 2020 
mendatang dengan tema utama ada¬ 


lah kesiapan papua sebagai Tuan 
Rumah PON XX dan PEPARNAS 
XVI Tahun 2020 ditinjau dari aspek 
infrastruktur utama venue, infras¬ 
truktur pendukung (jalan, jembatan, 
pelabuhan, bandara, terminal, listrik/ 
energi, telekomunikasi/ teknologi), 
kesehatan, keamanan, kepariwisata¬ 
an (budaya, destinasi, dan kuliner), 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, 
khusus masyarakat lokal, dan prestasi 
mewakili seluruh Cluster Penyeleng¬ 
gara PON XX dan PEPARNAS XVI. 

Sayembara yang diperuntukan 
bagi seluruh lapisan masyarakat 
umum, PNS (perorangan maupun 
kelompok) serta badan usaha terse¬ 
but, bakal memperebutkan total 
hadiah Rp.642.500.000. 

Karya yag mendapat predikat Juara I, 
II dan II maupun berkategori menarik, 
akan dipakai untuk campaign (kampa¬ 
nye) ddigital pada media sosial Face- 
book, Instagram dan Twitter. (P02) 

Penghapusan Pinjaman 
Mahasiswa AS 

Puluhan ribu warga Amerika yang 
pernah mendapat pinjaman untuk 
melanjutkan pelajaran di universi¬ 
tas dan perguruan tinggi, mengeluh 
karena tingginya jumlah hutang 
yang harus dibayar. 

Tahun lalu Kongres Amerika 
membuat program untuk mengha¬ 
pus hutang-hutang itu, supaya para 
penerimanya, yang kini bekerja 
sebagai dokter, guru dan pegawai 
negeri, bisa melakukan pekerjaan 
mereka dengan tenang. Tanpa harus 
memikirkan bagaimana membayar 
hutang yang jumlahnya bisa menca¬ 
pai ratusan ribu dollar itu. 

Tapi ternyata, 99 persen permo¬ 
honan penghapusan hutang itu di¬ 
tolak dalam tahun pertama antara 
bulan Mei 2018 sampai Mei 2019. 

Stasiun Radio NPR melaporkan, 
Departemen Pendidikan telah mem¬ 
proses 54.000 permohonan pengha¬ 
pusan hutang dan hanya menyetujui 
661 kasus. Jumlah dana yang digu¬ 
nakan untuk itu hanya AS$27 juta 
dari AS$700 juta yang telah diberi¬ 
kan Kongres untuk program itu. 

“Kami sangat sedih,” kata Melissa Em- 
rey-Arras, pejabat yang meninjau lapo¬ 
ran Kantor Akuntan Pemerintah itu. 

Menurut pejabat Departemen Pen¬ 
didikan Amerika, Angelo Morabito, 
departemen itu telah mengambil 
sejumlah langkah guna membantu 
para pemohon untuk memenuhi 
syarat-syarat pengampunan hutang, 
proses aplikasi dan berbagai infor¬ 
masi tentang program itu. (VOA) 

Deklarasi Bersama 
Damai di Kota Jayapura 

Untuk mengembalikan Kota Jay¬ 
apura, Papua sebagai rumah besar 
yang aman dan kondusif bagi semua 
masyarakat yang berada didalamnya 
pasca terjadinya demo anarkis akhir 
Agustus lalu, Kamis, 19 September 
2019 bertempat di lapangan Lan- 
tamal X Jayapura, digelar Deklarasi 
Kesepakatan Bersama. 

Sebelum penandatanganan deklara¬ 
si kesepakatan bersama tersebut, 
terlebih dahulu dilakukan ibadah di- 
masing-masing tempat ibadah oleh 5 
agama yang ada di NKRI. 

Setelah ibadah dimasing-masing 
tempat ibadah, kemudian dilanjut¬ 


kan dengan acara deklarasi di lapan¬ 
gan Lantamal X yang diawali dengan 
pembacaan komitmen bersama, yang 
dilakukan Ondoafi kampung Kayu 
Pulo Tahima Soroma, Frans Sibi. 

Deklarasi kesepakatan bersama 
yang ditandatatangi forkompimda 
kota Jayapura, tokoh agama, to¬ 
koh adat, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, tokoh perempuan, ket¬ 
ua-ketua paguyuban, ketua BEM, 
ketua perguruan tinggi dan ket¬ 
ua-ketua asrama se-kota Jayapura, 
berisi 5 poin yaitu, 1). Sepakat untuk 
menjaga dan menciptakan kota Jay¬ 
apura yang aman dan kondusif, 

2). Sepakat untuk mengajak dan 
meminta warga masyarakat untuk 
membangun harmonisasi hubungan 
antar warga masyarakat, antar suku 
dan agama di kota Jayapura, 3). Sepa¬ 
kat untuk tidak terprovokasi dengan 
situasi dan perkembangan atas berb¬ 
agai peristiwa yang terjadi dan men¬ 
yikapinya dengan arif dan bijaksana, 

4). Sepakat bahwa siapa pun yang 
datang dan tinggal di kota Jayapura 
harus menghormati dan menghar¬ 
gai tatanan adat masyarakat Port 
Numbay, dan 5). Meminta aparat 
keamanan untuk memberikan ja¬ 
minan keamanan bagi warga mas¬ 
yarakat dan penegakkan hukum. 

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur 
Tomi Mano, MM pada kesempatan 
tersebut mengatakan, walaupun 
berbeda-beda suku dan agama tapi 
siapapun yang ada di kota Jayapura 
adalah saudara. Seluruh masyarakat 
yang ada di kota Jayapura diajak 
untuk bersama-sama membangun 
kota Jayapura didalam bingkai Neg¬ 
ara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Kita harus bersatu membangun kota 
Jayapura yang merupakan rumah be¬ 
sar kita bersama,” tegasnya. (K03) 

Polisi Tangkap Sindikat 
NarkoPa di Riau 

Satuan Narkoba Polres Metro Jakar¬ 
ta Barat berhasil menangkap sindikat 
internasional di Pekanbaru, Riau. Sin¬ 
dikat ini memanfaatkan asap keba¬ 
karan hutan dan lahan di Riau untuk 
melancarkan peredarannya. 

“Jadi memang karhutla di Riau ini 
dimanfaatkan oleh jaringan ini untuk 
menyelundupkan narkoba,” terang 
Kapolres Metro Jakbar, Kombes Pol. 
Hengki Haryadi, Jumat (20/9). 

Sindikat ini memanfaatkan jarak 
pandang yang terbatas di Kota Riau 
untuk menyelundupkan sabu. Meski 
begitu, polisi tetap berhasil menang¬ 
kap mereka. “Artinya, ini menjadi 
komitmen bagi kami agar bandar 
narkoba jangan main-main di Indo¬ 
nesia. Apa pun risikonya akan kita 
tindak tegas,” tegas dia. 

Dari pengungkapan kasus terse¬ 
but, polisi menangkap satu orang 
tersangka dan menyita 10 bungkus 
paket berisi sabu yang dikemas 
dalam kemasan teh China, Rabu 
(18/9) sore.Disamping itu, Kasat 
Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, 
AKBP Erick Frendriz menjelaskan, 
anggotanya yang dipimpin Kanit 1 
AKP Arif Oktora menyelidiki jarin¬ 
gan itu selama satu bulan. 

Polisi melakukan pengintaian setelah 
adanya informasi masuknya jaringan 
pada Agustus 2019 di Pekanbaru Fhau 
yang akan mengedarkan narkoba di 
Jakarta. Pengintaian dilakukan mulai 


09 g&Lelemuku 


dari Medan, Sumatera Utara hingga 
kemudian menangkap tersangka di 
Pekanbaru, Riau. (M 13) 

Formasi CPNS 2019 
Akhir Oktober 

Penerimaan seleksi CPNS Tahun 
Anggaran 2019 berdasarkan agenda 
nasional, dijadwalkan dilaksanakan 
pada 17 Oktober 2019. Untuk for¬ 
masi 2018 seharusnya diumumkan 
sebelum pembukaan seleksi TA 
2019. Mengingat agenda nasional 
lain pada 20 Oktober 2019 adalah 
pelantikan Presiden dan Wakil Pres¬ 
iden Republik Indonesia terpilih. 

“Sehingga kemungkinan besar peng¬ 
umuman penerimaan CPNS 2019 
diperkirakan pada akhir bulan Okto¬ 
ber 2019 atau bulan November 2019. 
Sementara pengumuman hasil CPNS 
TA 2018 hingga saat ini belum ada 
informasi terkini dari Panitia Seleksi 
Nasional (Panselnas),” kata Kepala 
BKPP Robert Johm Betaubun. 

Susunan formasi CPNS 2019 
menurut Kepala BKPP, sedang 
menunggu penetapan oleh Panselnas. 
Untuk pelaksanaan formasi CPNS 
2019 nantinya tetap berjalan sesuai 
agenda nasional. Meskipun pengu¬ 
muman hasil CPNS 2018 khususn¬ 
ya di wilayah Provinsi Papua masih 
menunggu atau belum ada informasi 
lanjutan dari Panselnas. 

“Kami berharap bahwa kalau 
berjalan sesuai kalender nasional, 
pengumuman CPNS TA 2018 sudah 
harus diumumkan. Sehingga peser¬ 
ta yang belum mendapat peluang 
bisa mencoba pada CPNS tahun an¬ 
ggaran berikutnya,” katanya. (K03) 

Veronica Koman DPO 
Provokasi Rusuh Papua 

Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa 
Timur secara resmi menerbitkan 
daftar pencarian orang (DPO) un¬ 
tuk Veronica Koman, tersangka 
dugaan provokasi dan penyebaran 
informasi bohong insiden Asrama 
Mahasiswa Papua di Surabaya. 

Surat DPO bernomor DPO/37/EX/ 
RES.2.5./2019/DITRESKRIMSUS itu 
dikeluarkan oleh kepolisian setelah 
melakukan sejumlah rangkaian gelar per¬ 
kara dalam beberapa hari belakangan. 

“Kami kemarin setelah melakukan 
gelar di Bareskrim (Polri) dengan 
Divhubinter dengan Kabareskrim bah¬ 
wa kami sudah mengeluarkan DPO,” 
kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Her- 
mawan, di pada Jumat (20/9). 

Dari dua kali pemanggilan terse¬ 
but Veronica, kata Kapolda , tak 
memberikan respons apapun. Seh¬ 
ingga jika masyarakat mengetahui 
keberadaan perempuan berusia 31 
tahun tersebut, agar segera melapor¬ 
kan pihak yang berwenang. 

Veronica sebelumnya ditetapkan 
sebagai tersangka provokasi di As¬ 
rama Mahasiswa Papua, Surabaya, 
Jawa Timur. Ia diduga aktif melaku¬ 
kan provokasi dengan menyebarkan 
informasi terkait kerusuhan Papua 
melalui akun Twitter pribadinya. 

Veronica dijerat pasal berlapis 
dari UU Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), KUHP, UU No¬ 
mor 1 tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 
Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis. (Ml3) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










OPINI 


10 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Merawat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 

Oleh: Diah Y. Suradiredja* 


Dari Redaksi... 



diambil sama orang lain yang seng berhak, se¬ 
bab orang yang ambil ini sudah punya hal-hal 
atau punya kuasa yang lebeh sehingga yang 
katong, masyarakat ini harus terima, dong su 
makan akang. 

Katong liat saja, banyak proyek saat ini yang 
sebenarnya bisa pake untuk buat masyarakat 
bahagia, tapi seng dikerjakan. Tapi pas lapor 
ke bos-bos diatas dorang, hal-hal itu katanya 
su dikerjakan. 

Beta, Rambo sebagai masyarakat biasa saat 
ini mo tanya, sebenarnya siapa yang seharus¬ 
nya kerja hal-hal ini. Orang yang suka parlente 
par dapat wang saja atau orang yang ditunjuk 
untuk kerja karna dorang su punya alat-alat 
buat kerja?. 

Pertanyaan ini gampang dijawab, tapi katong 
sendiri yang biking akang susah. Sebab beta 
masih lihat banyak orang yang suka ambil hak- 
hak yang dorang seng punya. 

Sampe yang paling parah ada yang buat hal- 
hal yang kasi jatuh orang lain, supaya orang 
yang kase jatuh ini keliatan macam supermen. 
Biar dapa angggap hebat macam ayam jago. 

Tapi sayang ooo.. 

Kalo kalakuan-kalakuan seperti ini tetap ada 
dan semakin bertambah di Tanimbar ini, beta 
yakin negeri ini akan tambah rusak. Sebab 
seng ada niat untuk bangun daerah ini dengan 
baik. Padahal orang banyak ada puja-puji Ta¬ 
nimbar, la dong bilang kalo daerah ini su lebeh 
terkenal dari kabupaten kota lain di seluruh 
kepulauan Maluku ini. 

Lalu untuk orang-orang dan pihak-pihak 
yang masih hobi untuk baku kasi jatuh lewat 
berbagai cara dan upaya. Beta harap jua, liat 
cermin dan tanya ale pu diri, mengapa sampe 
sekarang ini daerah yang ale bangga-bangga¬ 
kan ini masih tertinggal dari segala hal, meski 
katanya, kitong sudah punya ilmu dan teknolo¬ 
gi yang buat kitong tidak lagi terbelakang. *** 


Masyarakat, terutama pemerhati lingkun¬ 
gan, dikagetkan dengan pernyataan Menteri 
Koordinator Perekonomian Darmin Nasution 
yang mengungkapkan bahwa beberapa pengu¬ 
saha mebel kayu dan rotan mengusulkan agar 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak 
diberlakukan untuk produk yang akan diekspor 
ke negara yang tidak meminta verifikasi. Bila 
diterapkan, kebijakan itu mengabaikan perjuan¬ 
gan Indonesia untuk keluar dari stigma sebagai 
negara yang buruk dalam pengelolaan sumber 
daya hutan, negara yang tidak peduli terhadap 
kelestarian hutan, dan ramai dengan pembal¬ 
akan liar. Hal ini berdampak pada terjadinya 
“boikot” terhadap produk-produk perkayuan 
yang diperdagangkan di dunia. 

SVLK dilahirkan sebagai sebuah sistem yang 
memastikan penjaminan legalitas kayu Indone¬ 
sia yang dikelola dari hutan lestari. Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 
tentang SVLK didasari tiga prinsip: tata kelola, 
keterwakilan, dan keterbukaan. 

Tidak benar bahwa SVLK adalah “pesanan 
asing”. Sejak awal, SVLK adalah pendekatan un¬ 
tuk menegakkan tata kelola kehutanan yang baik, 
yang dibangun di tengah-tengah kerisauan akan 
buruknya sistem tata usaha kayu yang berasal 
dari kawasan hutan negara di pasar kayu, baik 
yang berorientasi ekspor maupun domestik. 

SVLK diciptakan untuk mengatasi masalah 
tata usaha kayu yang buruk. Empat ranah yang 
parah dan hendak dibenahi adalah ( 1 ) proses 
dan dokumen perizinan, ( 2 ) koordinasi dan 
hubungan kelembagaan terkait dengan data 
rekonsiliasi kayu dari pembalakan liar hingga 
pajak negara, (3) mekanisme gugatan sebagai 
instrumen tanggung-gugat dalam sistem yang 
terpadu, serta (4) transparansi data dan infor¬ 
masi sektor kehutanan, perdagangan, perin¬ 
dustrian, dan bea cukai. Untuk menjamin inde¬ 
pendensi dan akuntabilitas, verifikasi dilakukan 
oleh lembaga independen, yaitu Lembaga Ver¬ 
ifikasi Legalitas Kayu, yang terakreditasi oleh 
Komite Ateditasi Nasional. 

Lembaga swadaya masyarakat di bidang ke¬ 
hutanan dan masyarakat yang berdomisili di 
sekitar lokasi unit manajemen yang diverifikasi 
menjadi lembaga pemantau independen. Mereka 
dapat mengajukan keberatan kepada pihak-pi¬ 
hak yang ditunjuk dalam penyelesaian keberatan. 

Dari keseluruhan rantai pasok, industri kecil 
dan menengah berperan penting, terutama in¬ 
dustri skala rumah tangga yang banyak terdapat 
di beberapa sentra produksi, seperti Jepara dan 
Yogyakarta. SVLK melindungi kepastian beru¬ 
saha mereka. Sistem ini memaksa pemerintah 
daerah memberikan pelayanan yang cepat dan 
mudah dalam proses perizinan usaha kecil. 
Mereka “jemput bola” melalui Klinik SVLK 


agar terlepas dari jeratan mafia izin yang lama 
melekat pada jaringan tata niaga usaha mebel 
dan kayu. Bahkan pemerintah mempermudah 
dengan kebijakan deMarasi kesesuaian pemasok 
(DKP) yang meringankan industri kecil me¬ 
menuhi SVLK dan bisa mengekspor menggu¬ 
nakan dokumen DKP. 

Dalam kurun waktu 10 tahun, SVLK telah 
meningkatkan daya saing produk dari sisi legal¬ 
itas sehingga dapat memenuhi tuntutan legali¬ 
tas di pasar. SVLK diposisikan sebagai “merek 
nasional” produk perkayuan Indonesia. Dengan 
SVLK, produk perkayuan Indonesia menempa¬ 
ti posisi baru sebagai produk legal yang dipro¬ 
duksi dari hutan yang dikelola secara lestari. Ini 
membuat produk perkayuan Indonesia dapat 
memasuki pasar-pasar yang mensyaratkan le¬ 
galitas tanpa perlu uji kelayakan lagi. 

SVLK telah mendapat pengakuan dari dua 
pasar yang mensyaratkan legalitas, yaitu Aus¬ 
tralia dan Uni Eropa.Sampai saat ini, Indonesia 
merupakan satu-satunya negara yang sudah 
memperoleh lisensi Forest Law Enforcement 
Governance and Trade dari Uni Eropa di antara 
15 negara yang mengikat perjanjian dalam kon¬ 
teks Voluntary Partnership Agreement untuk 
mendapatkan lisensi tersebut. 

Ekspor industri mebel Indonesia terus mem¬ 
perlihatkan tren peningkatan. Data Kementerian 
Perindustrian menunjuldcan, pada 2016, nilai ek¬ 
spornya US$ 1,60 miliar, naik menjadi US$ 1,63 
miliar pada 2017, dan terus naik menjadi US$ 
1,69 miliar pada 2018. Ekspor mebel pada 2019 
diprediksi tumbuh pada kisaran 10-15 persen. 
Pertumbuhan itu salah satunya disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan pasar Amerika seiring 
dengan bergulirnya perang dagang. 

Usulan pelaku usaha mebel kayu dan rotan 
untuk menghapus SVLK pada industri kecil dan 
menengah serta tidak diberlakukan bagi produk 
yang diekspor ke negara yang tidak member¬ 
lakukan verifikasi kayu sangatlah tidak tepat. 

Perizinan itu mereka anggap sebagai kenda¬ 
la. Persoalan tersebut sebenarnya terjadi hanya 
kepada beberapa pelaku usaha yang sejak awal 
tidak sepenuhnya berusaha di produk-produk 
berbasis kayu. Spekulan dan broker ekspor san¬ 
gat sulit terakomodasi dalam sistem SVLK. 

Dalam kurun 10 tahun, hambatan imple¬ 
mentasi SVLK, terutama bagi bisnis kecil dan 
menengah yang berkaitan dengan pemenuhan 
standar legalitas dan biaya sertifikasi, sepatut¬ 
nya diatasi melalui bantuan pendampingan dan 
pembiayaan sertifikasi oleh pemerintah dan pe¬ 
mangku kepentingan lainnya sebagaimana yang 
telah bergulir selama ini. 

-penulis adalah Mantan Ketua Harian De¬ 
wan Kehutanan Nasional 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S, Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















SAMBUNGAN 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


b ^Ltelemuku. 


Laki-Lald... 

memberikan energi prositif dalam 
berekspresi sebagai imam yang baik 
di tengah keluarga melalui pembinaan 
keluarga dan meminimalisir kekerasan 
terhadap perempuan serta memberi¬ 
kan perlindungan terhadap anak. 

“Hak-hak anak juga harus dipenuhi, 
pendidikan parenting itu harus tetap 
diterapkan ditengah-tengah keluarga 
dan dalam pekerjaan sebagai pegawai 
negeri dan swasta pun harus berperan 
dengan baik. Perayaan HUT ini untuk 
kembali menyemangati kaum pria 
supaya mereka menyadari tugas tang- 
gungjawabnya sebagai orang Kristen 
yang harus tetap menjadi garam dan 
terang dimana menggarami dunia ini, 
banyak sekali masalah-masalah sosial 
yang terjadi sekarang di tengah mas¬ 
yarakat dan mesti kita perangi secara 
bersama-sama,” tutupnya. 


Sekolah... 

Maka pemerintah melalui BMKG 
memberikan perhatian tinggi kepa¬ 
da wilayah Tanimbar untuk menye¬ 
lenggarakan SLG yang merupakan 
salah satu upaya peningkatan kap¬ 
asitas bagi para operator Pusdan- 
lop BPBD, masyarakat, sekolah, 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
dan Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri) dalam memahami produk 
informasi gempa bumi dan peringa¬ 
tan dini tsunami serta membangun 
kesiapsiagaan menghadapi gempa 
bumi dan tsunami. 

“SLG menjadi wadah bagi BMKG 
dan BPBD untuk saling berkoor¬ 
dinasi menguatkan peran mas¬ 
ing-masing dalam upaya pengu¬ 
rangan resiko bencana gempa bumi 
dan tsunami,” kata dia di Ruang Per¬ 
temuan Hotel Beringin Dua, Jalan 
Mathilda Batlayeri. 

Daryono berharap melalui SLG 
Tahun 2019 semua pihak yang ter¬ 
libat dapat saling berkoordinasi 
dan bekerjasama satu sama lain, 
seperti Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) dihara¬ 
pkan selaku ujung tombak dari 
penyebarluasan informasi gempa 
bumi dan tsunami dapat memaha¬ 
mi pesan yang disampaikan oleh 
BMKG dan UPT Geofisika sebagai 
perwakilan BMKG pun henda¬ 
knya mampu membantu BPBD 
untuk memberikan pemahaman 
yang benar atas informasi yang 
dikeluarkan oleh BMKG. 

“Melalui SLG kami juga ingin 
memberikan pemahaman yang 
benar kepada masyarakat dan se¬ 
kolah tentang bagaimana mengha¬ 
dapi gempa bumi dan tsunami, hal 
ini penting diketahui agar mas¬ 
yarakat dan siswa sekolah dapat 
mempersiapkan rencana evakuasi 
warganya dengan baik,” tutupnya. 

Kemudian Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George R A. 
Muabuay, S. Si., M. S c dalam lapo¬ 
rannya menjelaskan maksud dan 
tujuan dari pelaksanaan SLG ada¬ 
lah untuk menguatkan peran UPT 
BMKG di Bumi Duan Lolat sebagai 
perpanjangan tangan BMKG pusat 
dan BPBD sebagai simpul utama 
dari komunikasi di daerah dalam 
memberikan pemahaman yang 
benar mengenai informasi gempa 
bumi dan peringatan dini tsunami. 


Dalam kegiatan itu diikuti oleh 17 je¬ 
maat GPM di Tanimbar yang diawali 
dengan jalan santai dan berbagai pe¬ 
san kampanye, seperti anti kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, advo¬ 
kasi lingkungan dan perangi human 
trafficking atau perdagangan manusia 
secara bersama-sama dari Halaman 
Kantor Klasis Tansel menuju ke Hala¬ 
man BPU Sejahtera. 

Setibanya di halaman gedung itu, 
seluruh jemaat melakukan senam 
bersama dan pertandingan rekrea¬ 
si. Selain itu, para jemaat juga akan 
terlibat dalam berbagai kegiatan, 
seperti kunjungan ke pusat pertani¬ 
an, lomba pengelola pangan lokal, 
ceramah penguatan kapasitas la¬ 
ki-laki dan perempuan sebagai mi¬ 
tra dan perayaan puncaknya akan 
dilaksanakan kembali di Gedung 
BPU Sejahtera Kota Saumlaki. (L02) 

“Serta kepada para stakeholder 
dalam memahami rantai peringa¬ 
tan dini gempa bumi dan tsunami 
dan membangun sikap tanggap 
gempa bumi dan tsunami bagi 
masyarakat dan sekolah yang bera¬ 
da di wilayah potensi gempa bumi 
dan tsunami,” papar dia. 

Sementara itu, mewakil Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Petrus Fat- 
lolon, SH., MH, Staf Ahli Bidang 
Pembangunan dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Sekretariat Daer¬ 
ah (Setda), Yongky Souisa, S.STP 
mengucapkan selamat mengikuti 
kegiatan yang sangat bermanfaat 
bagi peningkatan kepekaan terha¬ 
dap terjadinya bencana alam yang 
tidak bisa diduga tersebut bagi 
seluruh peserta SLG. 

“Apresiasi kepada BMKG juga 
yang sering melakukan imitigasi 
gempa bumi dan tsunami, mari kita 
mawas diri bersama-sama. Kami 
ucapkan selamat mengikuti kegia¬ 
tan, semoga kegiatan ini berman¬ 
faat bagi bapak dan ibu,” ucapnya. 

Kegiatan yang berlangsung sela¬ 
ma dua hari tersebut dibagi dalam 
workshop dan diskusi serta gladi 
ruang atau table top exercise (TTx). 
Materi dalam workshop pertama 
dengan moderator Hidayanti, S.Si 
diibawakan oleh Kabid Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami Dary¬ 
ono dengan topic ‘Potensi Gempa 
Bumi dan Tsunami di Tanimbar 
dan Peran BMKG Sebagai Penyedia 
Informasi’, Kepala Stasiun Geofisi¬ 
ka George Muabuay dengan topic 
‘Peran dan Kapasitas UPT BMKG 
Stasiun Geofisika Saumlaki Dalam 
Mendukung Sistem Peringatan 
Dini Tsunami’, Kepala Sub Bidang 
Mitigasi Gempa Bumi dengan topic 
‘Produk Peringatan Dini Tsunami’. 

Workshop kedua dengan moder¬ 
ator Sidiq Hargo Pandanaran, S.Tr 
dibawakan oleh perwakilan Kepala 
Pelaksanaan BPBD Tanimbar, Jos 
Amdassa dengan topic ‘Peran dan 
Kapasitas BPBD Tanimbar Dalam 
Sistem Peringtan Dini Tsunami, 
SPT PMG Pertama Sub Bidang 
Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami 
Pusat dengan topic ‘Kesiapsiagaan 
Dalam Menghadapi Gempa Bumi 
dan Tsunami’ dan PMG Pelaksana 
Lanjutan Stasiun Geofisika Saumla¬ 
ki, Roby Hidayat, S.Tr dengan top¬ 
ic ‘Peran Media Dalam Informasi 
Gempa Bumi dan Rantai Peringatan 


Pesawat.. 

Dua misi pencarian tersebut meng¬ 
gunakan pesawat milik maskapai Susi 
Air, yang mana pesawat pertama PK 
VVZ melaksanakan misi pencarian 
dengan tujuan Timika Wangbei Timi- 
ka pukul 05.38 Wit dan kembali pukul 
07.00 Wit yang ditumpangi 2 personel 
Basarnas dan 5 orang penumpang. 

Pukul 08.00 Wit, pesawat yang sama 
melaksanakan misi pencarian kedua 
tujuan Timika Ilaga dan kembali pukul 
09.14 Wit yang ditumpangi 2 personel 
Basarnas dan 1 personel Airnav. 

“Pencarian hari ini (Sabtu) ada dua 
kali misi pencarian tapi terkendala cua¬ 
ca, jadi proses pencarian tidak mem¬ 
buatku hasil,” kata Monce saat ditemui 
di posko Pencarian Pesawat Twin Otter 
DHC6-400/nomor register PK CDC di 
kantor UPBU Timika, Sabtu (21/9). 

Ia juga menambahkan kalau kondisi 
cuaca sudah membaik untuk melak¬ 
sanakan misi pencarian, maka tim 
SAR gabungan akan melaksanakan 
pencarian pada suspect yang telah di 
perkirakan menggunakan helikopter 
Caracal milik TNI AU yang diperban¬ 
tukan untuk misi pencarian. 

“Kalau cuaca sudah baik, kalau akan 
lakukan pencairan,” tambahnya. 

Selanjutnya Markas Besar TNI AU 
mengerahkan pesawat Fix Wing je¬ 
nis CN 235 buatan PT Dirgantara 
Indonesia untuk membantu pencari¬ 
an pesawat tersebut. 

Komandan Pangkalan TNI AU Yo- 
hanis Kapiyau Timika Letkol Pnb 
Sugeng Sugiharto mengatakan pen¬ 
giriman pesawat Fix Wing CN 235 
itu atas perintah langsung Kepala Staf 
TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna 
untuk membantu pencarian pesawat 
yang hilang kontak sejak Rabu (18/9). 

Kodim... 

tentang program terpadu lintas sek¬ 
toral tersebut. 

“Kami sangat membutuhkan para 
awak media dalam memantau segala 
kepentingan kami terkait Program 
TMMD yang akan di laksanakan 
nanti,” kata dia membuka per¬ 
temuan silahturahmi bersama in¬ 
san pers di Ruang Lobby Makodim 
1507/Saumlaki pada Selasa (17/9). 

Dandim mengaku bahwa pihak¬ 
nya sebagai pekerja akan bersin¬ 
ergi dengan Pemerintah Kabupat¬ 
en (Pemkab) Tanimbar melalui 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (PMD) untuk pembangu¬ 
nan tiga jenis pekerjaan, yaitu rumah 
layak huni, jamban dan drainase di 
dua desa tersebut. 

Rincian pembangunan untuk mas¬ 
ing-masing desa yaitu, pembangu¬ 
nan rumah layak huni sebanyak 8 


“Bapak Kepala Staf TNI AU pagi 
ini mengirimkan pesawat yang akan 
di-siagakan di Timika untuk mem¬ 
bantu pencarian dan evakuasi. Diren¬ 
canakan pesawat TNI AU akan tiba di 
Timika pukul 11.00 WIT sehingga 
pencarian dan evakuasi bisa lebih 
mudah,” kata Danlanud saat ditemui 
di UPBU Timika, Kamis (19/9). 

Selain pesawat Fix Wing CN 235, 
pihak TNI AU juga mengerahkan 
Helicopter Caracal untuk mengang¬ 
kut Tim SAR gabungan ke lokasi 
hilangnya pesawat Twin Otter PK- 
CDC. Selain dua armada yang diker¬ 
ahkan oleh TNI AU, ada beberapa 
armada lain yang dikerahkan untuk 
membantu pencarian pesawat hilang 
kontak tersebut yaitu Helicopter Bell 
TNI AD, Helikopter Bell Airfast PT 
Freeport Indonesia dan Pesawat Twin 
Otter PK-CDJ milik PT Carpendiem. 

Dari armada dan alutsista yang sudah 
ada dinilai cukup untuk mengoptimal¬ 
kan pencarian pesawat yang hilang 
kontak tersebut dari udara, meski be¬ 
gitu hingga Kamis siang pesawat nahas 
tersebut belum juga ditemukan. 

Ia juga mengungkapkan, Kondisi 
cuaca di sekitar lokasi yang diduga 
jatuhnya pesawat cukup bagus di¬ 
mana personel SAR gabungan bisa 
melihat dengan jelas jejeran gunung 
dan hutan di sekitar beberap kam¬ 
pung yang ada di wilayah Distrik Jila 
dan beberapa distrik lainnya yang 
masuk dalam target pencarian. 

“Area pencarian saat ini kita mele¬ 
bar ke area selatan yang lebih landai 
karena mungkin saja pesawat men¬ 
cari pendaratan darurat ke area yang 
lebih rendah dan lebih aman. Seka¬ 
rang pencarian dialihkan ke area Jila 
dengan elevasi sekitar 6 ribu sam¬ 
pai 7 ribu kaki,” ungkapnya. (Lll) 


unit ukuran 5x7 meter persegi, 10 
jamban dengan ukuran 1,5x2 meter 
dan saluran drainase ukuran 3000 
meter dengan tinggi 5 meter dan leb¬ 
ar 7 meter di Desa Lermatan. 

Kemudian, untuk di Desa Boma- 
ki, pembangunan rumah layak huni 
sebanyak 6 unit dengan ukuran 5x7 
meter, 17 jamban dengan ukuran 
1,5x2 meter, pembangunan saluran 
drainase ukuran 200 meter dengan 
tinggi 50 cm dan lebar 40 cm. 

“Dananya TMMD disiapkan 
oleh Dinas PMD sebesar Rp900ju- 
ta dengan rincian Rp800 juta pe- 
mengerjaan fisik dan Rp 100 untuk 
operasional upacara serta dana lauk 
pauk yang akan diberikan oleh mas¬ 
ing-masing anggota ke tuan rumah. 
Kami akan melakukan pekerjaan pra 
TMMD pada 23 September ini un¬ 
tuk mencapai target 100 persen hing¬ 
ga akhir Oktober,” tuturnya. (L02) 


Dini Tsunami’. 

Peserta yang hadir sebanyak 35 
orang, terdiri dari kelompok BPBD, 
media dari Radio Republik Indone¬ 
sia (RRI) Stasiun Produksi Saumla¬ 
ki dan Lelemuku.com, masyarakat 
dari perwakilan Kantor Desa Olilit 
Raya, Desa Sifnana, Desa Lauran, 
Desa Bomaki, Majelis Ulama Indo¬ 
nesia (MUI) Tanimbar, Klasis Ge¬ 
reja Protestan Maluku (GPM), RT 
006/RW 007 Saumlaki. 

Perwakilan sekolah Sekolah Me¬ 
nengah Atas (SMA) Negeri 1 Kor- 
momolin, SMA Negeri 8 Saumlaki, 


SMA Negeri 10 Saumlaki, Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Neg¬ 
eri Wertamrian, SMP Paulus, SMP 
Negeri 5 Tanimbar Selatan (Tansel), 
SMP Kormomolin. Aparat keaman¬ 
an dari Kodim 1507/Saumlaki, Pol¬ 
res Maluku Tenggara Barat (MTB) 
dan Pangkalai Angkatan Laut (La- 
nal) Saumlaki serta lembaga terkait, 
seperti Palang Merah Indonesia 
(PMI) Tanimbar, Dinas Kesehatan 
(Dinkes), Kecamatan Wertamrian, 
Kecataman Tansel, Kecamatan Kor¬ 
momolin dan Badan SAR Nasion¬ 
al (BASARNAS) Tanimbar. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 jfcLelemuku 


PERISTIWA 


23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Misteri Pulau Bersadi yang Ditinggalkan 



SAUMLAKI - Banyak sekali ki¬ 
sah mitos yang nyatanya diangkat 
dari kondisi nyata saat itu. Menurut 
Kepala Bidang Mitigasi Gempabu- 
mi dan Tsunami dari Bandan Mete¬ 
orologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Pusat, Dr Daryono S.Si., 
M.Si masyarakat di Kepulauan Ta- 
nimbar memilikih salah satu ben¬ 


tuk dari kisah tersebut. 

“Ada cerita rakyat yang turun tem- 
urun (folklore) tentang kisah teng¬ 
gelamnya Pulau Bersadi. Berdasar¬ 
kan cerita rakyat dari generasi ke 
generasi ini dijelaskan bahwa dulu 
rakyat Tanimbar berdomisili di suatu 
pulau yang namaya Pulau Bersadi,” 
ungkap dia pada Minggu (22/9). 


Dikatakan Pulau Bersadi yang ter¬ 
letak di antara Pulau Tepa dan Pulau 
Marsela, Kabupaten Maluku Barat 
Daya (MBD) ini memiliki kisah yang 
unik sebab pulau yang disebutkan itu 
telah hilang dan tidak ditemukan. 

“Namun dengan adanya musibah 
yang menimpa Pulau Bersadi maka 
pulau tersebut tenggelam dan mas¬ 
yarakat yang tinggal di pulau terse¬ 
but mulai mencari selamat. Tragedi 
tenggelamnya pulau Bersadi konon 
terjadi pada malam hari,” lanjut dia. 

Daryono mengisahkan dengan 
adanya tragedi itu maka masyarakat 
Tanimbar yang masih hidup mulai 
mencari selamat ke pulau lain dan 
meninggalkan Pulau Bersadi. 

“Apakah sebenarnya tragedi 
yang terjadi pada malam hari itu, 
hingga menyebabkan tenggelam¬ 
nya pulau Bersadi dan kemudian 
pulau ini ditinggalkan oleh para 
penghuninya?” tanya dia. 


Daryono menjelaskan ada beber¬ 
apa petunjuk penting yang secara 
keilmuan dapat dijadikan dasar 
mengapa pulau tersebut tenggelam 

“Menurut Soloviev and Go (1974); 
Wichmann (1918); Sieberg (1932); 
Heck (1934); Iida et al. (1967); 
Berninghausen (1969), di wilayah 
Kepulauan Tanimbar dan sekitarn¬ 
ya pernah terjadi tsunami pada 
tahun 1629,1673, 1710, 1763, dan 
1852,” papar dia. 

Hal ini, menurut Kabid Mitigasi 
Gempabumi dan Tsunami BMKG 
ini kisah ini dapat dijadikan pe¬ 
tunjuk adanya peristiwa alam 
yang mengancam nyawa manusia, 
sehingga hal ini dapat dihindari 
dikemudian hari. 

“Adakah folklore ditinggalkannya 
Pulau Bersadi oleh penduduknya aki¬ 
bat salahsatu peristiwa tsunami be¬ 
sar tersebut di atas? Sangat menarik 
untuk kita cari bukti-buktinya. (L02) 


Gempa Tanimbar Bukti Subduksi Banda Aktif 


Inner Arc 

West 1 ~ 1 

Banda Sea 


Outer Arc 

I-1 


Aaj K*-Tanmbar 
Troufl»' 

(foretand tvwln) 


East 



Widya Murad Ismail Seriusi Pariwisata dan Budaya 


Schematic Cross-Section of Banda Arc 
(Darman, 2014. modified after Chariton. 1991) 

SAUMLAKI - Guncangan gempa 
bumi tektonik pada hari Minggu, 22 
September 2019, pukul 04.53 WIT di 
wilayah Laut Banda menurut Kepa¬ 
la Bidang Mitigasi Gempabumi dan 
Tsunami dari Bandan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Pusat, Dr Daryono S.Si., M.Si adalah 
bukti adanya Subduksi Lempeng di 
laut tersebut yang masih aktif. 

Menurut hasil analisis BMKG 
menunjukkan informasi awal gem¬ 
pabumi ini berkekuatan magnitudo 
6,4 SR yang selanjutnya dilakukan 
pemutakhiran menjadi 6,0. Episenter 
terletak pada koordinat 6,57 LS dan 
130,52 BT, tepatnya di laut pada jarak 
177 km arah barat laut Kota Saum- 
laki pada kedalaman 97 km, tepat di 
bawah Cekungan Weber Deep. 

“Gempa ini merupakan gempa 
menengah akibat aktivitas subduksi 
Lempeng Indo-Australia di Laut Ban¬ 
da. Hasil analisis mekanisme sumber 
menunjukkan mekanisme pergerakan 


JAKARTA - Menyusul pengundu¬ 
ran diri Imam Nahrawi, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) telah menandatan¬ 
gani Keppres penunjukan Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dha- 
kiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Men¬ 
teri Pemuda dan Olahraga (Menpora). 

“Jadi Pak Hanif merangkap dalam seb¬ 
ulan ini. Selain sebagai Menteri Ketenaga¬ 
kerjaan juga sebagai Menpora,” kata 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno dalam keterangan pers di Istana 


naik (thrust fault). Hasil pemodelan 
menunjukkan bahwa gempabumi ini 
tidak berpotensi tsunami,” ujar dia. 

Dikatakan guncangan gempa yang 
dirasakan sebagian masyarakat 
Saumlaki dalam skala intensitas 
II MMI yang artinya getaran dira¬ 
sakan oleh beberapa orang, ben¬ 
da-benda ringan yang digantung 
bergoyang. Lemahnya guncangan 
di sekitar pusat gempa disebabkan 
karena hiposenternya di kedalaman 
menengah dan aspek batuan keras 
pulau-pulau di sekitarnya, sehingga 
guncangan dapat diredam. 

“Hasil monitoring BMKG menun¬ 
jukkan hanya terjadi 1 aktivitas 
gempa susulan (aftershock). Ter¬ 
jadinya deformasi batuan sebagai 
pemicu gempa di kedalaman leb¬ 
ih dari 70 km di zona ini memberi 
petunjuk kepada kita bahwa proses 
subduksi atau penunjaman Lem¬ 
peng Indo-Australia di bawah Laut 
Banda masih Aktif,” tutup dia. (L01) 


Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9). 

Mengenai pertimbangannya, Men¬ 
sesneg menegaskan tentu ada. Na¬ 
mun diakuinya, pilihannya tidak 
banyak karena nanti pada 1 Okto¬ 
ber juga ada beberapa menteri yang 
akan meninggalkan posisinya untuk 
dilantik sebagai anggota DPR. 

Mengenai menteri-menteri yang 
akan mundur karena dilantik jadi 
anggota DPR, Mensesneg Pratikno 
mengatakan masih 20 hari lagi.(ROl) 


TUAL - Istri Gubernur Maluku 
Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, 
Widya Pratiwi Murad Ismail yang 
juga selaku Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Maluku sela¬ 
lu serius dalam mempromosikan 
pariwisata dan budaya dari Maluku. 

Terlihat dari unggahannya di me¬ 
dia sosialnya, Ny. Widya Ismail se¬ 
dang mengenakan busana berwar¬ 
na hijau dengan sentuhan tenun 
khas dari Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar dan sedang berada di Pantai 
Pasir Panjang yaitu salah satu pusat 
destinasi wisata di Kabupaten Ma¬ 
luku Tenggara (Malra). 

“Bersyukur selalu atas semua 
nikmatmu,” tulis dia di postingan 
tersebut serta ditambahkan tagar 
Cinta Maluku, Maluku Tenggara, 
Cinta Tenun Tanimbar, Tenun Ta¬ 
nimbar dan Tenun Ikat Tanimbar 
pada Sabtu (21/9). 

Di Kepulauan Tanimbar kain tenun 
merupakan sebuah ketrampilan 


JAYAPURA - Ketua Forum Kepa¬ 
la Daerah se-Tanah Tabi, Mathi- 
us Awoitauw, memastikan usulan 
pembentukan Provinsi Tabi, terle¬ 
pas dari kedatangan 61 Tokoh Pap¬ 
ua ke Istana Kepresiden, Jakarta, 10 
September 2019 lalu. 

Ia memastikan, usulan pembentu¬ 
kan Provinsi Tabi telah diperjuang¬ 
kan sejak tahun 2012 silam. Bahkan 
usulan DOB baru tersebut, merupa¬ 
kan aspirasi langsung masyarakat 
bawah, bukan berasal dari kepala 
daerah maupun pemkab. 

“Makanya, saya meluruskan soal per¬ 
temuan tim 61 dengan Presiden yang 



bagi masyarakat sejak dari leluhur 
mereka. Pada kain tenun terdapat 
banyak ragam motif, yang menurut 
masyarakat setempat mengandung 
nilai-nilai yang bermakna luhur, yang 
merupakan salah satu jati diri bagi 
masyarakat di Bumi Duan Lolat itu. 

Sementara itu, Pantai Pasir Panjang 
di Tual disebut dengan nama Pantai 
Ngurbloat yang sangat mempesona. 
Pantai itu mempunyai pasir yang 
sangat halus dan putih bersih. (L02) 



kebetulan saja menyuarakan (peme¬ 
karan Provinsi Tabi). Namun Presiden 
Jokowi sudah setuju (dimekarkan) dua 
atau tiga DOB,” jelas Mathius yang juga 
Bupati Jayapura, Selasa (17/9). 

Menurut dia, sebanyak lima kepa¬ 
la daerah, telah bersepakat men¬ 
dorong pembentukan Daerah Oto¬ 
nomi Baru (DOB) Provinsi Tabi. 
Kelima daerah ini yakni, Kota Jay¬ 
apura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, 
Keerom dan Mamberamo Raya. 

5 kepala daerah juga menargetkan, 
pembentukan provinsi ini akan tere¬ 
alisasi pada 2020 mendatang. “Yang 
penting adalah Presiden Joko Wido¬ 
do sudah memberikan respon pem¬ 
bentukan DOB Provinsi Tabi. Maka, 
tahun depanlah (dibentuk), jangan 
terlalu lama,” terang dia. 

Ia tambahkan, selama ini kawasan 
wilayah Tabi diklaimnya telah 
memberi kontribusi besar terhadap 
perkembangan Provinsi Papua. Di- 
mana Indeks Pembangunan Manu¬ 
sia (IPM) wilayah Tabi berada pada 
angka 65 hingga 66, sementara Pap¬ 
ua di atas kisaran angka 50. (P02) 


Hanif Dhaldri Gantikkan Imam Nahrawi 


Para Bupati Dukung Pembentukkan Provinsi Tabi 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





























